La 27 La | RAN NN NS 2 
Ani Luthfi, Lc, MA 





gi 








Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Hibah Jangan Salah 

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA 

jumlah halaman 87 hlm 





JUDUL BUKU 


Hibah Jangan Salah 


PENULIS 
Hanif Luthfi, Lc., MA 


EDiToR 
Maharati Marfuah, Lc 


SETTING & LAY OUT 
Muhammad Haris Fauzi 


DESAIN COVER 
Abu Hunaifa 


PENERBIT 

Rumah Figih Publishing 

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 


CETAKAN PERTAMA 
1 Juli 2020 





Hilah Jangan Salah 14 


Daitar Isi 

DAMAI aan 4 
MukaddiMah ...........oooooooooooooooo.. 1 
|. 10 Kebiasaan Salah dalam Hibah................oocoooooob 10 
1. Tidak ada akadnya ..........oooooo 10 
2. Tidak jelas akadnya ............ooo#WooW 12 
3. Akad tertukar dengan wasiat dan waris 15 
4. Barangnya belum ada ..............ooooo. 17 
5, Rukun Hibah Belum Terpenuhi ............. 18 

6. Sudah akad tapi tak ada serah-terima 
Sae LA NATA TN ANN ANA 18 
7. Tidak adil kepada anak..............Wo... 20 
8. Diminta kembali................oWooWo 20 
9. Disuruh ganti benda lain....................... 22 
10. Hibah dengan syarat .................... 23 

a. Hibah dengan Syarat Bertentangan 
dengan Konsekwensi Hibah................... 24 
b. Hibah dengan Syarat di Masa Depan 24 
c. Syarat Umra dalam Hibah .................. 25 
B. Pengertian Hibah.............oooooooooooooooooooooo 209 
1 BAaS noona aan nanonaan 29 
Z5 SUNAN metana ktan nama 31 
C. Antara Hibah, Hadiah dan Shadagah ..............oo. 33 
D. Dalil-Dalil dan Hukum Hibah .............oocooooooooo 35 
1. Dalil-Dalil Hibah ...........ooooooo 35 
2 AUkuk Riba aa, 39 


muka | daftar isi 


KE. Rukun dan Syarat Hibah ...........o.ooooooooooocoooooo 40 
1, Rukun Riba 40 
a. Orang yang memberi (al-wdhib) ....... 41 


b. Orang yang diberi (al-mauhab lah)... 41 
c. Benda yang diberikan (al-mauhob)...42 


d. Sighat (Ijab-Oabul) .............. 42 
2. Syarat Hibahkan aan 43 
F. Hikmah Pemberian Hibah ..............coooooooooooooo 48 
G. Adil dalam Hibah .............cooooooooooooooo. 409 
1. Hadits Adil dalam Hibah........................ 49 
2. Hukum Adil dalam Hibah...................... 54 
3, Maksud Adil janin mma 55 
4. Jika Sudah Hibah tapi tak Adil.............. 56 
H. Sudah Akad tapi Belum Diserah-terimakan..................... 57 
I. Antara Hibah dan WaSiat ..............oooooooooooooo 62 
1. Waktu Akad dan Pelaksanaan............... 62 
2 Pen aan ati 64 
SA NN ea PA AN 71 

4. Hukum bagi Pemberi dan Penerapannya 
PAN AN NA RAN AAA 71 
J. Antara Hibah dan WAFis ..........oooooooooooooooo 12 
1. Waktu Akad Penetapan........................ 73 
2. Waktu Implementasi.............ooo 73 
3 PEN ea nh 74 
2 Nila Makanan 74 
5. Hukum bagi Pemberi.............ooo 75 
6. Hukum Penerapannya... 75 
K. Hibah Wasiat KUHPerdata...............oocoocooooooooo 70 


1. Kerancuan Hibah Wasiat KUHPerdata.. 76 
2. Sejarah Burgerlijk Wetboek voor 
IndoOneSIe ..........ooooo.W Woman 78 


muka | daftar isi 


6 | Hilak angan Salah 


3. Pembentukan KUHPerdata di Indonesia 


muka | daftar isi 


Hihah Jangan Salah 1 7 


Mukaddimah 


Bissmillahirrahmanirrahim. 


Segala puji bagi Allah # Tuhan semesta alam. 
Shalawat beriring salam semoga tercurah 
kepada baginda Rasulullah #, keluarga, para 
shahabat dan para pengikutnya sampai hari 
kiamat. 


Dalam Al-Our'an, terkadang harta dan 
keluarga itu menjadi perhiasan dunia, 
sebagaimana dalam Surat al-Kahfi: 46. 


(46 "SU LEAN AN Hay Sid JLN 
Harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan 


dunia. (A.S: al-Kahfi: 46). 


Tetapi tak jarang harta dan keluarga itu 
menjadi fitnah atau ujian dari seseorang, 
sebagaimana sebagaimana dalam Surat at- 
Taghabun: 15. 


Os al tas ng ES SG) 
(15 sesi) 


Sesungguhnya harta-hartamu dan  anak- 
anakmua adalah ujian. Dan Allah # memiliki 
pahala yang besar. (O.S. at-Taghabun: 15). 


muka | daftar isi 


8 | Hilah Jangan Salah 


Maka, memiliki harta dan anak itu tak selalu 
jadi perhiasan, tapi ada potensi ujian juga. 
Apalagi jika hartanya melimpah, tapi anaknya 
tak diajari cara yang baik sesuai tuntunan 
agama dalam membagikannya kelak. 


Beberapa orang menghindari bagi waris 
ketika wafatnya nanti, dengan beragam alasan. 
Kadang khawatir anaknya malah berantem, 
khawatir tidak adil karena laki-laki mendapat 2 
bagiannya perempuan. 


Maka, beberapa orang tua tadi sudah 
menghibahkan sebagian atau semua hartanya 
kepada ahli warisnya. Hanya saja kadang hibah 
ini keliru. 


Misalnya hibah tak ada akadnya, ada akadnya 
tapi rancu, tercampur dengan wasiat, 
tercampur dengan waris, hibah tapi hutang, tak 
adil dalam memberi ke anak, sudah hibah tapi 
cuma lisan saja tanpa ada tindak lanjut dan lain 
sebagainya. 


Penulis sudah sering mengadakan pelatihan 
waris, mengadakan kajian khusus waris, 
sebagaimana dahulu penulis kuliah jurusan 
syariah dimana bab waris dibahas selama 4 
semester berturut-turut. 


Tapi dalam sesi tanya-jawab, kebanyakan 
jamaah tidak bertanya bagaimana bagi 
warisnya. Kebanyakan mereka bertanya 
tentang "sebelum pembagian warisan". 


muka | daftar isi 


Hilah Jangan Salah 19 


Sebelum pembagian warisan itu maksudnya 
masalah-masalah yang muncul sebelum bagi 
waris. Kasus yang terbanyak adalah bab hibah. 
Hibah merupakan salah satu akad perpindahan 
hak milik suatu barang dari satu orang yang 
masih hidup kepada orang lain yang masih 
hidup pula. 


Masalah yang ditimbulkan dari hibah yang 
keliru ini lebih susah diselesaikan jika tak 
dilandasi saling menghargai dan tak ada yang 
mengalah. 


Selamat membaca! 


muka | daftar isi 


LO | Hilah Jangan Salah 


A. 10 Kebiasaan Salah dalam Hibah 


Dalam hibah, setidaknya penulis mencatat 
ada 10 kebiasaan yang salah dalam masyarakat. 


Meski 10 ini tidak angka mati. Masih ada hal- 
hal terkait hibah baik kepada keluarga atau 
selain keluarga yang sering keliru dan 
menimbulkan masalah. Baik saat hibah atau 
nanti di kemudian hari. 


Hal ini cukup beralasan. Menurut penulis, 
jarang sekali dalam kajian keislaman, dibahas 
bab hibah secara mendetail. Ada banyak faktor 
kenapa tak dibahas, salah satunya karena hibah 
dianggap sesuatu yang mudah dan tak butuh 
ilmu. 


Alasan lain, karena dalam kajian keislaman, 
baik tafsir, hadits maupun figih, bab hibah ini 
biasanya berada di bab-bab akhir dalam kitab. 
Maka jarang sampai bab ini. Padahal bab hibah 
menjadi sangat penting dalam keluarga, karena 
jika salah maka keutuhan keluarga menjadi 
taruhannya. 


Berikut beberapa kebiasaan salah dalam 
hibah beserta contohnya dalam kehidupan 
sehari-hari: 

1. Tidak Ada Akadnya 


Masalah pertama yang salah dalam bab 
hibah adalah tidak adanya akad. Biasanya dalam 
lingkup keluarga terdekat. 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 11 


Seorang bapak memiliki beberapa bidang 
tanah persawahan. Satu tanah digarap oleh 
anak pertama, tanah lain digarap anak kedua, 
tanah lain digarap oleh anak ketiga. Tanah itu 
digarap bertahun-tahun tanpa ada akad 
apapun. 


Pertanyaannya, apakah jika nanti si bapak 
tadi meninggal, tanah itu menjadi tanah yang 
harus dibagi waris sebagaimana hukum faraidh, 
atau sudah menjadi bagian dari masing-masing 
anak? 


Tentu ini menjadi rancu dan ajang 
berantemnya anak-anak nanti. Apalagi jika 
ternyata bagian tanah itu tak merata, ada anak 
yang tak dapat bagian. 


Apakah pemberian izin menggarap itu sudah 
dianggap hibah yang mengikat? 


Apakah si bapak pernah berpikir jika nanti 
anaknya bisa jadi berantem karena tak ada akad 
dahulu? 


Contoh lain adalah pemberian dari suami ke 
istri atau istri ke suami. Kadang suami ketika 
memberi kepada istri itu tak ada akad apapun. 
Apalagi dalam pandangan beberapa 
masyarakat, memberi istri harus ada akad itu 
seperti tabu. Karena di masyarakat kita, istri itu 
biasanya satu. 


Padahal hibah itu dianggap sah, salah satu 


muka | daftar isi 


12 | Hilah Jangan Salah 


rukunnya adalah adanya akad. Adanya akad 
ditandai dengan adanya ijab-gabul. Ijab adalah 
ungkapan pemberian dari pemberi, gabul 
adalah ungkapan menerima dari penerima. 


Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan: 


EL go Ulas MY gai Kol | Tuai Ng 
S9 5 Jgaillg OleaYI JI 
Hibah tidak sah kecuali dengan ijab-gabul, 
karena hibah adalah pemberian hak milik dari 
seseorang, maka butuh kepada ijab-gabul 
sebagaimana dalam jual-beli dan nikah. 
2. Tidak Jelas Akadnya 


Dalam akad, mayoritas ulama menyebutkan 
bahwa yang dianggap adalah makna dan 
konsekwensi hukum dibalik itu. 


Imam as-Suyuthi (w. 911 H) menyebutkan: 
2G Lgadlaso gl IgBaJI Ku Bal! Ja 
Apakah yang dianggap menjadi patokan itu 


dengan lafadz akad atau dengan maknanya? 


Imam as-Suyuthi (w. 911 H) memang 
menggunakan redaksi pertanyaan. Beliau 





1 Abu Ishag as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhadazab, juz 2, 
hal. 334 

2 Imam as-Suyuthi (w. 911 H), al-Asybah wa an-Nadzair, 
hal. 166 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 13 


menyebutkan bahwa kaidah ini masih 
diperselisihkan. Beliau menyebutkan bahwa 
kaidah ini tak bisa digeneralisasikan. 


Dalam redaksi lain disebutkan: 


BIL Y Ilkallh dolidb dgdall 3 Spa 
3Gkallg 


“Hal yang dianggap dalam akad berdasarkan 
maksud dan makna akad, bukan berdasarkan 
lafadz dan kalimat”. 


Selain yang pertama tadi tak ada akadnya, 
kadang dalam hibah itu ada akadnya, tetapi 
akadnya tak jelas. 


Misal: Seorang ibu memberikan kalung 
emasnya kepada anaknya. Ibu itu berkata, "Nak, 
kalung ibu ini 30 gram kamu jual, silahkan buat 
kamu modal usaha. Tak usah dipikirkan nanti 
kembalinya bagaimana. Kembalikan saja nanti 
kalo kamu sudah sukses ya!". 


Coba kita perhatikan, kira-kira akad dari ibu 
itu apa? Jika hibah kenapa diminta dikembalikan 
nanti. Jika hutang-piutang, mengembalikan 
hutangnya nanti jika sukses. 


Jikapun dianggap hutang, itu hutang uang 
dari jual kalung emas 30 gram atau hutang 





3 Muhammad Shidgi Alu Burnu, al-Wajib fi Idhah al- 
Oawaid al-Kulliyah, hal. 147 


muka | daftar isi 


1 | Hilah Jangan Salah 


kalung emas 30 gram lantas dijual untuk modal 
usaha?. 


Jika suatu saat akan ada tuntutan dari ahli 
waris yang lain, ini akan jadi masalah. Apakah 
hibah atau hutang? Jika hutang, apakah 
dihitung dari harga emas saat diberi dahulu atau 
pakai harga sekarang? 


Seorang bapak memberikan tanah kepada 
anaknya untuk dibangun rumah. Bapak itu 
bilang, "Kamu kalo mau buat rumah, tak usah 
jauh-jauh. Itu depan ada tanah kosong, bangun 
saja situ." 


Ini sebenarnya rancu dalam akadnya. Apalagi 
tak ada akad hibah, surat kepemilikan tanah 
juga masih dipegang si bapak. 


Kadang si bapak sudah memberikan tanah 
untuk dibangun rumah kepada setiap anak. 
Semua dengan sistem tadi, bangun saja rumah 
disitu. Tapi tak jelas akadnya apa. 


Kira-kira, jika si bapak ini wafat, apakah tanah 
itu akan dibagi waris dengan cara sesuai syariah, 
atau sudah dianggap hibah saja? Apakah akan 
terjadi masalah dikemudian hari? Jika terjadi 
masalah di kemudian hari, siapakah yang patut 
disalahkan? 


Potensi konflik semakin bertambah, selain 
tak jelas akadnya, kadang juga nilai tanah dari 
bapak itu kepada tiap anaknya juga berbeda. 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 15 


Jika dianggap hibah, tak ada akad dan tak sama. 
Biasanya yang mendapatkan lebih banyak, akan 
diam saja. Adapun yang mendapatkan lebih 
sedikit, akan menuntut haknya. 


Seorang suami, mempunyai tanah, rumah, 
mobil, perabotan rumah juga tak pernah jelas 
akadnya. Apakah itu dianggap hibah kepada 
istri, jadi jika suami meninggal, maka semua itu 
milik istri. Atau semua harta itu masih milik 
suami, maka jika suami nanti meninggal, maka 
harta suami dibagi waris? Atau harta dimiliki 
bersama? Jika dimiliki bersama, bagaimana jika 
istrinya lebih dari satu? 


Atau kebalikannya, seorang istri memiliki 
harta banyak, mulai tanah, rumah, mobil, 
perhiasan. Apakah harta itu otomatis hibah 
kepada istri? Atau harta itu masih milik istri? 
Atau otomatis bagi dua bersama suami? 


Tentu, jika jelas akadnya akan mudah jika 
nanti terjadi masalah di kemudian hari. 


3. Akad Tertukar dengan Wasiat dan 
Waris 


Beberapa orang tua tak mau anaknya nanti 
berantem karena warisan yang ditinggalkan. Ini 
adalah niat mulia. 


Hanya saja cara yang ditempuh ini malah 
menyusahkan. Jika tak mau nanti anaknya 
berantem, ya ajari ilmu waris. Dipastikan jika 


muka | daftar isi 


16 | Hilah Jangan Salah 


anaknya sudah tahu bagian masing-masing, 
ancaman jika mengambil hak orang lain dengan 
dzalim, ancaman jika menentang hukum Allah 
maka insyaallah tak akan berantem. 


Beberapa orang tua tak mau mengajari 
anaknya ilmu waris. Karena masih khawatir 
apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak 
nantinya, apakah benar-benar tak berantem 
mereka nantinya. Maka orang tua itu ingin 
memberikan hartanya saat masih hidup. Itulah 
hibah. 


Sayangnya, beberapa orang tua khawatir. Jika 
hibah, maka hak kepemilikan bendanya sudah 
berpindah kepada orang yang diberi. Khawatir 
jika sudah menjadi hak milik anak, akan dijual 
begitu saja oleh anaknya, khawatir nanti orang 
tuanya tinggal dimana, dan lain-lain. 


Maka, agar tak khawatir, hibahnya sudah 
dituliskan tapi penyerahannya nanti jika orang 
tua itu sudah wafat. 


Inilah rancunya. Ini sebenarnya akad apa? 
Apakah hibah, wasiat atau waris? 


Jika dianggap hibah, penyerahnnya setelah 
meninggal. Jika dianggap wasiat, dalam syariat 
Islam, wasiat tak boleh diberikan kepada calon 
ahli waris. Jika dianggap waris, pembagiannya 
tak sesuai dengan hukum waris. 


Kasus di Indonesia tentang rancunya pengertian 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 17 


hibah, wasiat dan waris ini diperparah dengan 
adanya KUHPerdata Pasal 957 tentang Hibah 
wasiat. Keterangannya bisa dibaca pada 
pembahasan berikutnya. 


4. Barangnya Belum Ada 


Hibah dianggap sah dan berkekuatan hukum 
mengikat jika bendanya ada. Jika wujud 
bendanya belum ada maka hibah belum 
dianggap sah. 


Seorang ayah pernah bilang ke anaknya, 
"Nak, nanti kalo bapak punya uang kamu saya 
belikan rumah ya!" 


Kata-kata diatas belum dianggap hibah, 
hanya janji ingin memberi. 


Imam Kamaluddin ad-Damiri as-Syafi'l (w. 
808 H) menyebutkan: 


“agama A2 j9 Yg 
Tidak boleh hibah sesuatu yang belum ada. 


Sebagaimana Ibnu Oudamah al-Hanbali (w. 
620 H) menyebutkan: 


Pagu! A12 Tu Yg 





4 Kamaluddin ad-Damiri (w. 808 H), an-Najmu al- 
Wahhaj, juz 5, hal. 547 

3 Ibnu Oudamah al-Hanbali (w. 620 H), al-Mughni, juz 6. 
Hal. 47 


muka | daftar isi 


18 | Hilah Jangan Salah 


Tidak sah hibah barang yang belum ada. 


5. Rukun Hibah Belum Terpenuhi 


Rukun hibah oleh para ulama disebutkan ada 
4, 1. Orang yang memberi, 2. Orang yang diberi, 
3. Benda yang diberikan, 4. Shighat (ijab-gabul). 


Jika rukun tersebut belum terpenuhi, maka 
hibah dianggap belum sah. 


Seorang suami berkata kepada istrinya, 
"Istriku, rumah ini saya mau kasihkan ke anakku 
yang terakhir." 


Ini kata-kata yang mengandung ancaman 
masalah di kemudian hari. Terlebih setelah itu 
tak ada tindakan lebih lanjut. Apakah hal itu 
hibah? Jika hibah, rukun hibah belum terpenuhi. 
Apakah wasiat? Jika wasiat, kok diberikan 
kepada anak yang menjadi calon ahli waris. 
Apakah waris? Jika waris, kok tak sesuai dengan 
bagian waris. 


Tentu kerancuan ini bertambah, jika suami 
itu benar-benar wafat nanti. Istri itu akan bilang 
ke anak-anaknya, "Nak, dahulu bapak 
memberikan rumah ini kepada anak yang 
terakhir." 


Suami-istri tadi tak paham perbedaan hibah, 
wasiat dan waris. Anak-anak juga tak berani 
melawan, khawatir dikutuk ibunya. 


6. Sudah Akad tapi tak Ada Serah-terima 
Barang 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 119 


Hal yang menarik dalam hibah ini adalah 
hibah sudah dianggap sah dan mengikat jika 
bendanya sudah diserah-terimakan. Meski 
hanya simbolik. 


Jika barang belum diserah-terimakan, meski 
sudah akad hibah, jika nanti pemberinya wafat 
dahulu maka barang itu akan tetap menjadi 
milik pemberi dan menjadi harta waris. Ini 
adalah pendapat mayoritas ulama. 
Sebagaimana akan dijelaskan pada bab 
berikutnya. 


Seorang ibu bilang ke salah satu anaknya, 
"Nak, ini rumah buat kamu ya!". 


Kata-kata ini sebenarnya bagus, karena orang 
tua memberikan barang kepada anaknya. 


Hanya saja kata-kata ini menyimpan calon 
masalah. Masalah jika ternyata hibahnya hanya 
diucapkan saja, tanpa ada tindak lanjut. 
Masalah jika tak ada saksi atau bukti apapun 
terkait hibah itu. Masalah jika ternyata ibu itu 
memiliki banyak anak, maka jikapun hibah ibu 
itu dianggap sah, maka hibah ini tak adil. 


Kadang ibu malah menciptakan sendiri calon 
masalah untuk anaknya, dia berkata, "Tapi, 
jangan bilang saudara-saudarimu dulu ya. Diam 
saja tak usah dikabari yang lain, nanti malah iri". 


Ini berarti ibu sengaja mebuat anak-anaknya 
berantem nanti setelah wafatnya. 


muka | daftar isi 


20 | Hikah Jangan Salah 


7. Tidak Adil kepada Anak 


Adil dalam hibah kepada anak ini menjadi 
perhatian khusus Nabi #&. Ketika Nabi & 
didatangi oleh Basyir: bapak dari Nu'man, saat 
Basyir hanya memberi hibah kepada Nu'man 
saja. Beliau berkata: 'Wahai Basyir, apakah 
engkau punya anak selain dia?” 'Ya., jawab 
ayah. Beliau Shallallahu “alaihi wa sallam 
bertanya lagi, 'Engkau juga memberikan hibah 
yang sama kepada anak yang lain? Ayah 
menjawab tidak. Maka Rasilullah berkata, 
“Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, 
karena saya tidak bersaksi atas kezhaliman.' 


Maka, hibah yang tak adil kepada anak itu 
suatu bentuk kedzaliman. 


8. Diminta Kembali 


Meminta kembali hibah ini disebutkan dalam 
hadits seperti menelan kembali muntahan. 


Dalam beberapa hadits shahih disebutkan: 
AI Io BI TE IE LEAN ai ME up 
2 


a 


GI ola) A83 3 MS ara 3 LI ilang ala 


(ekag 


Dari Ibnu “Abbas radiyallahu 'anhuma, ia 
berkata, Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda: “Perumpamaan orang 
yang mengambil kembali hibahnya ibarat 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 21 
orang yang menelan kembali muntahnya.” 
(HR. Bukhari dan Muslim). 


Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 


« NI BN Lu . 5 
WE op) 5 GSR FE IS aa 3 MI 


(elus 


“Perumpamaan orang yang mengambil 
kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang 
muntah kemudian menelan kembali 
muntahnya.” (HR Bukhari dan Muslim). 


Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan: 


Was pd Aeras3ig Cui Wall Wlgg Wgll pl Uang OLS 
S9 


Jika membekan hibah kepada selain anak 
atau cucu, maka tak boleh diminta kembali. 


Hanya saja ada pengecualian dari meminta 
kembali hibah ini. Jika pemberinya adalah orang 
tua, diberikan kepada anaknya maka orang tua 
itu diperbolehkan mengambil — kembali 
hibahnya. Selain itu tak boleh, kecuali atas 
kerelaan dari orang yang diberi. Termasuk 
pemberian suami kepada istri atau sebaliknya, 





6 Abu Ishag as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhadazab, juz 2, 
hal. 335 


muka | daftar isi 


22 | Hikah Jangan Salah 


juga tak boleh diminta kembali. 


Hal itu didasari dari hadits Nabi # sebagai 
berikut: 


Io s3 Ganda SB AE IG AE Ol 


FE dat ON JENI JA Vp 1G elus ala 
Lama al an) SIG JR Lah UG NI A3 Ai 
/2 «bagi Ye “201 13 cdals al ajaa (795 12 

(584 


Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya 
menaikkan hadis kepada Nabi shallallahu 
alaihi wa sallam. Beliau bersabda, “Tidaklah 
halal jika seseorang memberikan pemberian 
kemudian dia menarik lagi pemberiannya, 
kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu 
yang telah dia berikan kepada anaknya.” (HR. 
Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa-i, dan Ibnu 
Majah). 


9. Disuruh Ganti Benda Lain 


Hibah dengan syarat diminta mengembalikan 
sejumlah uang atau barang lain, itu bukan hibah 
tapi jual-beli. 


Jika syarat mengembalikannya nanti di 
kemudian hari, itu namanya hutang-piutang. 


Dalam kasus hibah, jika seseorang 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 23 


menghibahkan barang, tapi syaratnya harus 
diganti dengan sejumlah uang atau barang, 
maka itu bukan hibah tapi jual-beli. 


Seorang berkata, "Ini motor saya hibahkan 
buat kamu. Tapi syaratnya kamu hibahkan ke 
saya 5 juta". Maka kasus ini bukan hibah, tapi 
jual-beli. 


Imam as-Suyuthi (w. 911 H) menjelaskan: 


blasl Las OS Jd laa bejo Kang Isl 
733 mu! Saad Iluel dua gl esa 


Jika seseorang menghibahkan barang tapi 
dengan syarat diganti sesuatu, apakah itu 
menjadi akad jual-beli karena yang dianggap 
adalah makan dibaliknya atau hibah karena 
lafadznya? Yang lebih shahih adalah pertama 
(jual-beli). 


10. Hibah dengan Syarat 


Beberapa orang menghibahkan barang, tapi 
ada syarat-syarat. Beberapa orang tua 
menghibahkan barang kepada anaknya, 
syaratnya tak boleh dijual. Beberapa orang 
menghibahkan rumah kepada orang lain, tapi 
syaratnya nanti jika meninggal, maka rumah itu 
akan kembali menjadi milik pemberi hibah. 





7 Imam as-Suyuthi (w. 911 H), al-Asybah wa an-Nadzair, 
hal. 166 


muka | daftar isi 


24 | Hiah Jangan Salah 


Para ulama membahas syarat dalam hibah. 
Hibah dengan disertai syarat tertentu itu ada 
beberapa model: 

a. Hibah dengan Syarat Bertentangan 
dengan Konsekwensi Hibah 

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat 
pembatasan penggunaan barang oleh pihak 
penghibah kepada pihak penerima hibah, maka 
syarat tersebut tidak sah, meski hibahnya itu 
sendiri sah. 


Seperti seorang yang  menghibahkan 
sebidang tanah kepada orang lain, dengan 
syarat pihak penerima hibah tidak boleh 
mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak 
penghibah, persyaratan yang demikian jelas 
bertentangan dengan prinsip hibah. 


Maka hibahnya tetap sah. Jika hibahnya sah, 
maka itu sudah menjadi hak milik orang yang 
menerima hibah. Jika sudah hak miliknya, maka 
terserah penerima hibah mau diapakan. 

b. Hibah dengan Syarat di Masa Depan 

Hibah dengan syarat masa depan, oleh para 
ulama dijelaskan bahwa itu belum dianggap 
hibah. Misalnya seorang berkata, "Ini mobil 
buat kamu. Tapi nanti setelah Saya beli yang 
baru!" 

Atau seorang berkata, "Rumah ini akan jadi 
milikmu, setelah saya punya rumah sendiri". 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 25 


Itu semua sebenarnya belum dianggap hibah, 
baru janji akan hibah. 


Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan: 


Haw Iis SY Judiima boh Je letelas jg2a Yg 
By Jadtano bari Je Aula jan al Olga, 
Tidak boleh menggantungkan hibah dengan 
syarat yang akan datang, hal itu karena hibah 
adalah akad yang batal ketika ada jahalah 
atau ketidak jelasan. Maka tak boleh 
digantungkan dengan syarat di masa 
mendatang, sebagaimana jual-beli. 


Hibah dengan syarat di masa depan itu belum 
dianggap hibah, baru janji akan hibah. 


c. Syarat Umra dalam Hibah 


Dalam pembahasan hibah di dalam kitab 
klasik, ada istilah umra (s5!) dan rugba (SN). 


Umra dan Rugba adalah suatu bentuk 
pemberian yang terbatas dengan waktu. 
Adapun umra dengan didhammah dan mim 
sukun beserta alif di akhirnya diambil dari kata 
'umur. Adapun rugba diambil dari kata 
muragabah (mengawasi). 


Umra adalah hibah sesuatu semisal rumah 
kepada seseorang seraya berkata kepadanya, 





8 Abu Ishag as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhaddzab, juz 2, 
hal. 334 


muka | daftar isi 


26 | Hikah Jangan Salah 


“Aku menyuruhmu untuk memakmurkan 
rumahku.” Atau, “Aku membolehkanmu untuk 
mendiaminya sepanjang  umurmu atau 
sepanjang kamu hidup.” 


Adapun rugba adalah pemberian dengan 
syarat kematian salah satu pihak. Rugba adalah 
suatu hibah bersyarat yang ditentukan oleh 
pemberi hibah, di mana harta hibah akan 
menjadi milik penerima hibah sekiranya 
pemberi hibah meninggal dunia dahulu. Tetapi 
jika penerima hibah meninggal dunia sebelum 
pemberi hibah maka harta hibah akan kembali 
kepada pemberi hibah. 


Contoh lafaz hibah al-rugba adalah seperti 
pemberi hibah berkata: “Tanah ini aku berikan 
kepada kamu sebagai rugba dan jika kamu mati 
dulu maka harta itu kembali kepada aku dan jika 
aku mati dulu maka harta itu untuk kamu”. Nabi 
Shallallahu “alaihi wa sallam telah menganggap 
pembatasan waktu ini batal/ terhapus, dan 
beliau menjadikan setiap dari 'umra dan rugba 
milik orang yang diberi selama hidupnya dan 
bagi ahli waris setelahnya dan tidak kembali 
kepada si pemberi. 


Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam telah 
menganggap pembatasan waktu ini batal/ 
terhapus, dan beliau menjadikan setiap dari 
umra dan rugba milik orang yang diberi selama 
hidupnya dan bagi ahli waris setelahnya dan 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 27 


tidak kembali kepada si pemberi. Sebagaimana 
hadits: 


aa Jp sala an (De 33 ne ala 
aa yKaN 3 Fa dan Di ii £ A 


ih Oka Mo 
Ii GP Os LN Ga IE 15 KG Oa 


23 dapati V3 BY) dal, 5415 33 (tt 


4 C3 ar 3 cs 
(3 3 E3 2 P9 


Dari Jabir  Radliyallaahu 'anhu bahwa 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Umra (memberikan — rumah 
kepada orang lain dengan ucapan: Aku 
memberikan rumah ini seumur hidupmu) itu 
menjadi milik bagi orang yang diberi." 
Muttafag Alaihi. Menurut riwayat Muslim: 
"Jagalah hartamu dan janganlah 
menghamburkannya, karena barangsiapa 
ber-umra maka ia menjadi milik orang yang 
diberi umra selama ia hidup dan mati, dan 
menjadi milik keturunannya." Umra yang 
diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam ialah bila ia berkata: la 


muka | daftar isi 


28 | Hikah Jangan Salah 


milikmu dan keturunanmu. Jika ia berkata: Ia 
milikmu selama engkau hidup, maka 
pemberian itu akan kembali kepada 
pemiliknya. Menurut Riwayat Abu Dawud dan 
Nasa'i: "Janganlah memberi rugba (memberi 
rumah kepada orang lain dengan ucapan: Jika 
aku mati sebelummu, maka rumah ini 
menjadi milikmu dan jika engkau mati 
sebelumku, maka rumah ini kembali padaku) 
dan umra karena barangsiapa menerima 
rugba dan umra maka ia menjadi milik ahli 
warisnya." 


Hadist lain yang disepakati keshahihannya 
yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir r.a 
Bahwa Rasulullah # bersabda: 


2 A3 


NG 3 AE An gi AI AA Kis 
ASN uk Uu Gis Kn Tan 3 y Sis 


A Ips BM IE Ae Ala Jl 8 ka 


dada GA Jari NE GI JG las ale 2 Ie 
BY Anti san II AV talas Pi Es 


p - 
". Z 


(oat el ol) Gaya aa Lai Aas 
“Siapa saja yang memberikan hibah seumur 
hidup kepada orang lain dan keturunanya, 
maka hibah tersebut menjadi milik orang 
yang diberinya itu, tidak kembali kepada 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 29 


orang yang memberi selamanya” (HR. Abu 
Daud). 


Hadist lain dari Abu Zubair dari Jabir r.a ia 
berkata: 


ea ASA NG ralat ale AI Pa da 
Ae Ng AN Sal Se 18 


3. 


(Al op mal) SG 3 AD 3 


P 
3 


“Rasulullah saw, bersabda: Wahai golongan 
Anshar,  tahanlah untukmu  hartamu, 
janganlah kalian berikan seumur hidup. 
Barangsiapa memberikan suatu pemberian 
sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu untuk 
orang yang diberi selama hidup (orang yang 
diberi) dan sesudah matinya.” (HR. Ibnu 
Majah). 


Itulah 10 kebiasaan yang salah dalam hibah. 
Maka agartak salah, kita akan bahas lebih detail 
terkait masalah hibah. 


B. Pengertian Hibah 
1. Bahasa 


Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah 
diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini 
merupakan masdar dari kata da — cx3 - U83 yang 


muka | daftar isi 


30 1 Hikak Jangan Salah 


secara bahasa berarti memberi, pemberian.” 


Dalam Kamus Ilmu al-Our'an disebutkan arti 
hibah adalah pemberian kepada seseorang di 
waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan 
balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun 
tertulis. 


Hibah sudah diadopsi menjadi bahasa 
Indonesia. Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia, hibah berarti pemberian dengan 
sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu 
kepada orang lain. 


Hibah berarti melewatkan atau menyalurkan 
dari tangan orang yang memberi kepada tangan 
orang yang diberi. 


Kata hibah yang berarti memberi dijumpai 
dalam al-Our'an surat al-Imran ayat 38 yang 
berbunyi: 


9 Louis Ma'luf, Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam, 
(Beirut: Dar al-Masyrig, 1986), h. 920 

10 Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Aur'an, (Jakarta: 
Amzah, 2006), cet ke-2, h. 99 

1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet 
ke-3, h. 398 

12 Chairuman Pasaribudan Suhardi K Lubis, Hukum 
Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 
h. 133 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 31 


31 
NX 


"3 a 


Ch Int B3 123 JUUA 


ig 
3 
d 
ep 
Uu: 
ta 
S1 


MEA at SL) 


“Di sanalah Zakariya mendoa kepada 
Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah 
aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". 
(OS. Al-Imran (31:38). 


2. Istilah 


Sedangkan para ulama ahli  figih 
mendefinisikan hibah dengan pengertian 
beragam. 


Imam as-Syairazi asy-Syafi'i (w. 476 H) 
menyebutkan: 


13e gl BU Jl yege WN Cell! Jun AAS 
Transaksi kepemilikan tanpa adanya jaminan, 


yang diberikan semasa hidup dengan suka 
rela 


Pengertian yang mirip dengan diatas 
menurut Ibn “Abidin al-Hanafi, hibah adalah 
akad pemberian kepemilikan kepada orang lain 
tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara 





133 Imam As-Syairazy, Al-Muhadzzab fi Fighil Imam 
Assyafi'i, juz 2, hal. 342. 


muka | daftar isi 


32 | Hikah Jangan Salah 


sukarela ketika pemberi masih hidup. 


Para ulama Mazhab Hanbali mendefinisikan 
hibah sebagai pemberian kepemilikan pada 
suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui 
disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, 
dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih 
hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal 
yang menurut kebiasaan adalah hibah, 
pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh 
orang yang boleh membelanjakan harta." 


Sedangkan Muhammad  Sayid  Sabig 
mendifinisikan hibah sebagai akad yang berisi 
pemberian sesuatu oleh seseorang atas 
hartanya kepada orang lain ketia dia masih 
hidup, tanpa penukar. Jika seseorang hanya 
mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan 
hartanya, dan tidak memberikan hartanya, 
maka ini bukan hibah, melainkan peminjaman.:$ 


Sementara dalam Pasal 171 ayat 9 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah 
pemberian suatu benda secara sukarela dan 
tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain 


14 Ibn “Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'al4 ad- 
Durrnal-Mukhtar, (Mesir: Al-Bab al-Halabi, t. Th) juz 
ke-4, h. 530 

15 Mar'i bin Yusuf, Ghaayatul Muntahaa, (Damaskus: Al- 
Maktab al-Islam, t. Th) juz ke-2, h. 328 

16 Muhammad Sayid Sabig, Fighu  al-Sunnah, 
Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), (Depok: 
Fthan Media Prima, 2014), juz ke-4, h. 305 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 33 


yang masih hidup untuk dimilikinya. 


Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh 
pakar hukum dan para ulama di atas dapat 
diambil kesimpulan, bahwa hibah adalah akad 
atau perjanjian yang objeknya adalah 
pemberian harta ataupun benda oleh 
seseorang kepada orang lain pada waktu masih 
hidup tanpa mengharapkan penggantian 
sedikitpun. 


C. Antara Hibah, Hadiah dan Shadagah 


Secara sederhana antara sedekah, hadiah, 
dan hibah ada persamaan dan perbedaannya. 
Semuanya masuk dalam lingkup semantik 
"pemberian". 


Namun, ulama fikih membedakan pengertian 
ketiganya dari sudut pandang tujuan pemberian 
tersebut diberikan pada orang lain. 

Tagiyuddin al-Hishni as-Syafi'i dalam kitab 
Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtishar 
menjelaskan perbedaan tersebut demikian. 


Ab A8 Yama Ol Goge Fb Elda OI alel 
123959 LahSI Elkadl Jl Jab O15 4532 343 MISI 
Wan 343 Vlp da8 343 

Ketahuilah bahwa pemberian (pada 
seseorang) tanpa mengharapkan imbalan, 





17 Tagiyuddin al-Hishni (w. 829 H), Kifayat al-Akhyar, 
hal. 307 


muka | daftar isi 


34 | Hibah Jangan Salah 


hanya berharap mendapatkan pahala, itu 
bernama sedekah. Namun, bila pemberian itu 
dengan tujuan menghormati dan mengasihi 
yang diberi itu bernama hadiah. Sementara 
hibah, tidak ada niat menghormati atau 
mengasihi. 


Dari penjelasan di atas diketahui bahwa 
sedekah itu memberikan sesuatu pada orang 
lain (pada umumnya yang diberikan itu orang 
tidak mampu), dan pemberinya tersebut 
mengharapkan pahala atas sedekahnya 
tersebut. 


Sementara itu, hadiah dan hibah hanya 
dibedakan pada motif pemberiannya. Bila 
pemberian itu dengan tujuan menghormati dan 
mengasihi yang diberi itu bernama hadiah. 


Sementara hibah, tidak ada niat 
menghormati atau mengasihi. 


Misalnya, seseorang yang memberikan 
motor atau mobil kepada gurunya saat ia sudah 
lulus sekolah, ini kemungkinan bermotif 
penghormatan dan tanda terima kasih pada 
guru. Ini lebih cenderung disebut hadiah. 
Sementara itu, hibah itu memberikan begitu 
saja tanpa motif apapun. 


Tagiyuddin al-Hishni melanjutkan, 
pembedaan hadiah dan hibah ini bisa dilihat 
dari implikasi hukum, salah satunya pada 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 35 


sebuah kasus sumpah. 


Sebagai contoh, ada seseorang pernah 
bersumpah tidak akan memberikan hadiah 
apapun pada orangtuanya. Di kemudian hari, 
dia ternyata memberikan sesuatu pada 
orangtuanya dengan tujuan hibah. Apakah 
orang tersebut termasuk melanggar 
sumpahnya? Ulama tidak bersepakat tentang 
hal ini. Ada yang menganggapnya menyelisihi 
janji, ada yang tidak menganggap demikian. 


Ada satu hal lagi yang hampir sama dengan 
hibah yaitu ibra'. Ibra' adalah menghibahkan 
hutang kepada orang lain yang berhutang atau 
memutihkan hutang, membebaskan hutang 
dan dianggap lunas. 


D. Dalil-Dalil dan Hukum Hibah 


Kata hibah dalam al-Our'an penggunaan kata 
hibah digunakan dalam kontek pemberian 
anugerah Allah «# kepada utusan-utusan-Nya 
dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi 
Karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk 
dan anjuran secara umum agar seseorang 
memberikan rizkinya kepada orang lain. 


1. Dalil-Dalil Hibah 


Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dan 
dianjurkan berdasarkan firman Allah #: 


Surat al-Bagarah ayat 177 yang berbunyi: 


muka | daftar isi 


36 | Hibah Jangan Salah 

S3 aa ABG GB 33 IE ID F3 

au A3 MG Ep SET 39 Cable Jati 

MA sa 3 apa Al 1S) Sanga Opal 
DATA GA TON aRato spa Odia pe £ 3 


“...dan memberikan harta yang dicintainya 
kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang- 
orang miskin, musafir (yang memerlukan 
pertolongan) dan orang-orang yang 
meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba 
sahaya....” (OS. al-Bagarah (2/:177). 


Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan 
sesama manusia serta lingkungannya) yaitu 
dapt berfungsi sebagai upaya mengurangi 
kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin 
serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan 
sosial —, dan dengan memberi akan 
menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang. 


Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah 
surat al-Imran ayat 92 yang berbunyi: 


SI seh Ia AI Lae DA RAS A3 GA NE II 


& (z G 
4 Al 
Re 


“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sehahagian harta yang kamu 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 37 


cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan 
Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” 
(OS. al-Imran (31:92). 


Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa 
kecintaan antara manusia juga dapat 
memperkokoh keimanan kita. Islam 
mengantarkan dan memberikan keselamatan 
secara utuh memiliki ajaran yang sangat 
lengkap dalam segala aspek kehidupan. 


Hibah merupakan bentuk salah satu 
mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka 
mempersempit kesenjangan antara hubungan 
keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan 
juga kepedulian sosial. 


Hibah untuk kerabat adalah lebih baik, 
karena di dalamnya terdapat unsur 
menyambung tali silaturrahmi. Para imam 
sepakat bahwa hibah sah dengan adanya ijab, 
gabul dan serah terima benda. 


Hal ini juga berdasarkan firman Allah, Surat 
an-Nisa ayat 1 berbunyi: 
SEE SAN IA & Deed cah 


“.bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain dan (peliharalah) 


muka | daftar isi 


38 | Hikah Jangan Salah 


hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 
selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (OS. 
an- Nisa (4/:1). 


Allah « telah mensyariatan hibah karena itu 
dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan 
cinta antara manusia. Abu Hurairah r.a 
meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda: 


ae IM Jati Iis 5D (3 Sh ENG 
(SA IE ya las 


“Hendaklah kalian saling memberi maka 
kalian saling mencintai” (HR. Bukhari). 


Nabi & biasa menerima hadiah dan 
memberikan balsan atasnya. Beliau juga 
menyeru untuk menerima hadiah dan 
menganjurkan. Khalid bin Adiy meriwayatkan 
bahwa Nabi # bersabdanya: 


o- 


Pl is Nata aare dai AN XS » 


BAN GI BI Mae asa Ola ae 


& 9 


Bas - 


Na 
Ne 


Pj) Ioi Al da CE SS o JS en Janin 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 39 


“Barang siapa yang datang kepadanya suatu 
kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan 
permintaan, maka hendaklah dia 
menerimanya dan tidak menolaknya. 
Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan 
oleh Allah kepadanya”. (HR. Ahmad). 


Rasulullah # mendorong seseorang untuk 
menerima hadiah meskipun itu sesuatu yang 
kecil. Dari sini, para ulama memandang 
dimakruhkannya menolak hadiah ketika tidak 
ada penghalang syar'i. 


Alan aa d2 AS Ula OA aa Ke 
II Eh UT IP alan ye ada FI Wis 2 JG 
3 eni GAM SG SIG JB Ga Ade Al do 
ol) BE ya GS 3 WE He OaE Ng pet 
al 

“Saling memberi hadiahlah kalian karena 
hadiah itu menghilangkan kedengkian hati. 
Dan janganlah sekali-kali seorang tetangga 
merendahkan pemberian tetangganya 


meskipun itu hanya separuh kaki seekor 
kambing”. (HR. Tirmidzi). 


2. Hukuk Hibah 
Dari ayat-ayat dan hadist-hadist tersebut di 


muka | daftar isi 


A0 | Hilah Jangan Salah 


atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah 
mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat 
menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan 
antara sesama manusia, walaupun dalam 
syari at Islam dihukumi mandub (sunnah). 


Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan: 


Ol Ugis AI 32) Atile cg) Lal Lea) Cgukua Augll 
181 Ja loe3 Igalgs" JB polug dals AI Jap cl 
Hibah itu hukumnya mandub atau sunnah. 
Sebagaimana riwayat dari Aisyah, bahwa 
Nabi Muhammad # bersabda: Salinglah 
memberi hadiah, maka kalian akan saling 
mencintai. 


Setiap pemberian atau hadiah merupakan 
suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena 
pemberian dapat menumbuhkan rasa saling 
mencintai dan juga dapat menghilangkan 
kebencian antara sesama, khususnya antara 
pemberi dan penerima, dan makruh menolak 
hadiah jika tidak ada alasan syar'i. 


E. Rukun dan Syarat Hibah 
1. Rukun Hibah 


Adapun rukun hibah menurut mayoritas 





18 Abu Ishag as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhadazab, juz 2, 
hal. 333 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 41 


ulama ada empat," yaitu: 
a. Orang yang memberi (al-wahib) 


Adapun pemberi (wihib) maka dia adalah 
pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan 
memiliki kewenangan untuk melakukan 
tindakan terhadap urusannya. 


Jika ada orang yang sakit menghibahkan 
sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu 
ia meninggal, maka menurut jumhur ulama, 
hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisanya. 


Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan 
hak milik, maka pihak orang yang memberi 
dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak 
penuh atas benda yang dihibahkan (al- 
mauhob). tidak boleh terjadi seseorang 
menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, 
bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal. 


b. Orang yang diberi (al-mauhub lah) 


Adapun orang yang diberi (al-mauhab lah) 
maka bisa siapa saja. Merupakan kesepakatan 
ulama bahwa seorang boleh memberikan 
seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan 
kerabatnya. 


Adapun memberikan semua harta kepada 
sebagian anaknya saja atau melebihkan 
pemberian kepada sebagian kepada sebagian 





19 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, , jiid ke- 
5, h. 525 


muka | daftar isi 


A2 | Hilah Jangan Salah 


anak saja, maka menurut jumhur ulama 
hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah 
trjadi, maka ia tetap dibolehkan. 


Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang 
berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa 
diberikan kepada siapa yang dikendaki, dalam 
hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun 
kepada orang lain termasuk kepada anak 
angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima 
hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak 
ada diperkirakan adanya, misalnya dalam 
bentuk janin maka tidak sah. 


c. Benda yang diberikan (al-mauhub) 


Benda yang diberikan adalah barang yang 
diberikan oleh seseorang kepada orang lain. 
Pada dasarnya segala macam benda yang dapat 
boleh diperjual-belikan maka bisa dihibahkan. 


Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan: 
20451 jln OLES ya das jr Lag 


Benda yang boleh diperjual-belikan itu boleh 
dihibahkan. 


d. Sighat (Ijab-Gabul) 


Sighat adalah ijab dan gabul berupa ucapan 
dari orang yang bisa berbicara dan termasuk 
ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya 





20 Abu Ishag as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhadazab, juz 2, 
hal. 333 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 43 


hibahkan kepada kamu, saya berikan 
kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa 
bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai 
tunggangannmu” dan lain-lain, dan termasuk 
gabul yang jelas seperti ucapan: “saya terima, 
saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan 
niat hibah. 


Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan: 


ola es) Ibdas HI Jouillo Oloyb YI Bas Yg 
21 SUIl9 Kd Jowillo Sl JI 


Hibah tidak sah kecuali dengan ijab-gabul, 
karena hibah adalah pemberian hak milik dari 
seseorang, maka butuh kepada ijab-gabul 
sebagaimana dalam jual-beli dan nikah. 


Semua ini menjadi hibah, karena pemberian 
kepemilikan benda itu yang berlangsung pada 
waktu itu juga, atau menjadikannya untuk 
orang lain tanpa meminta gantinya adalah 
makna hibah. 


2. Syarat Hibah 
Adapun syarat hibah terdapat pada pemberi 
hibah, orang yang diberi hibah, barang yang 


dihibahkan dan sighat. Masing-masing memiliki 
syarat sebagai berikut: 





21 Abu Ishag as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhadazab, juz 2, 
hal. 334 


muka | daftar isi 


44 | Hilah Jangan Salah 


Syarat pemberi hibah adalah orang yang 
memiliki — kewenangan untuk memberi 
sumbangan, yaitu berakal, baligh dan menjaga 
harta. Dan ini adalah syarat berlakunya akad 
pemberian. Hibah adalah pemberian sukarela, 
sehingga tidak sah pemberian dari anak kecil 
dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki 
kewenangan untuk memberi secara sukarela, 
mengingat hal itu adalah kerugian murni. 


Kemudian syarat selanjutnya tidak dalam 
keadaan terpaksa yaitu inisiatif memberi hibah 
harus datang atas kemauan sendiri dengan 
penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak 
lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam 
transaksi di bidang harta bendaan, orang yang 
dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan 
dengan hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak 
sah. 


Syarat orang yang diberi hibah adalah benar- 
benar ada ketika hibah diberikan. Jika dia sama 
sekali tidak ada atau baru dianggap ada, 
misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah 
tersebut tidak sah. 


Jika orang yang diberi hibah telah ada ketika 
hibah diberikan, tapi masih kecil atau gila, maka 
hibah diterima oleh walinya, orang yang 
diwasiati untuk mengurusinya atau orang yang 
merawatnya, meskipun dia adalah orang asing. 


Syarat barang yag dihibahkan adalah benda 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 45 


tersebut ada ketika dihibahkan. Tidak sah 
menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika 
akad, seperti menghibahkan buah kurmanya 
yang akan muncul pada tahun ini dan 
menghibahkan anak-anak ternak kambingnya 
yang akan lahir pada tahun ini. 


Hibah seperti ini tidak sah, karena 
merupakan pemberian kepemilikan pada suatu 
benda yang tidak ada kepada orang lain, 
sehingga akadnya tidak sah. 


Para ulama mazhab Syafi'iyyah dan mazhab 
Hanafiyyah sepakat bahwa semua yang sah 
dijual maka sah dihibahkan. Sedangkan para 
ulama mazhab Malikiyyah mengatakan bahwa 
hibah tetap sah pada benda yang tidak sah 
untuk dijual. Seperti budak yang melarikan diri, 
onta yang lepas, benda yang tidak diketahui ciri- 
cirinya, buah yang belum matang dan benda 
yang diambil orang lain tanpa izin. 


Benda tersebut benda yang bernilai. Bisa 
dimliki artinya, kepemilikan berlaku atau barang 
yang dihibahkan dan kepemilikannya bisa 
dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang 
lain atau dengan kata lain bukan benda milik 
umum. Karena itu, tidak sah menghibahkan air 
sungai, ikan di laut, burung di udara atau masjid 
dan mushollah. 


Benda tersebut milik pemberi. Tidak sah 
hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin 


muka | daftar isi 


A46 | Hilah Jangan Salah 


pemiliknya, karena tidak mungkin seseorang 
memberikan kepemilikan atas suatu benda 
yang bukan miliknya kepada orang lain. 


Penerima atau pengambilan barang oleh 
orang yang diberi. Ini merupakan syarat 
terpenting. Dan ini merupakan syarat yang 
membuat terlaksananya dan sempurnanya 
hibah. 


Kepemilikan orang yang diberi terhadap 
benda yang diberikan kepadanya tidak terwujud 
sebelum dia menerimanya, bahkan hibah 
sendiri tidak bisa berlangsung kecuali dengan 
adanya penerimaannya terhadap barang, 
karena dengan adanya penerimaan maka ada 
hibah. 


Pengambil barang oleh orang yang diberi 
harus dengan seizin pemberi. Syarat terakhir ini 
merupakan syarat sah yang ditetapakan jumhur 
ulama. Sehingga jika orang yang diberi 
mengambil barang pemberian tanpa seizin 
pemberi, maka barang itu tidak menjadi 
miliknya dan membuatnya harus menjamin 
ganti barang itu jika terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan padanya. 


Karena penyerahan barang itu kepada orang 
yang diberi tidak wajib atas pemberi, sehingga 
tidak sah penyerahannya kecuali dengan 
seizinnya. Di samping itu, izin untuk menerima 
barang merupakan syarat sahnya penerimaan 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 47 


barang dalam jual beli, sehingga dalam hibah 
hal itu lebih disyaratkan, karena di dalamnya 
penerimaan terhadap barang adalah syarat bagi 
keabsahannya, berbeda dengan jual beli. 


Syarat sighat (Ijab-gabul) menurut para 
ulama mazhab Syafi'iyyah adalah sebagai 
berikut:?? 


Bersambungnya antara gabul dengan ijab 
tanpa adanya pemisah yang secara syara' 
dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab 
gabul tersebut. 


Tidak adanya pengaitan dengan syarat. 
Karena hibah adalah pemberian kepemilikan 
dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan 
dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi 
atau kemungkinan tidak akan terjadi. 


Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti 
satu bulan atau satu tahun, karena hibah 
merupakan pemberian kepemilikan terhadap 
benda secara mutlak yang terus-menerus 
seperti jual beli. 


Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang 
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik 
orang yang memberi hibah maupun orang yang 
menerima hibah sehingga dianggap sah dan 





22 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, , jiid ke- 
5, h. 526 


muka | daftar isi 


48 | Hilah Jangan Salah 


dapat berlaku hukumnya. 


Sebagaimana pengertian rukun dan syarat, 
maka sah tidaknya hibah tergantung pada 
terpenuhinya rukun dan syarat pada hibah. 


F. Hikmah Pemberian Hibah 


Allah « dan Rasul-Nya # memerintahkan 
kepada sesama manusia untuk saling memberi. 
Biasanya orang yang suka memberi maka dia 
juga akan diberi. Kebiasaan saling memberi 
yaitu perbuatan yang sangat manusiawi sebagai 
ucapan terima kasih. 


Dalam hadist Nabi menjelaskan bahwa 
“Orang yang tidak berterima kasih kepada 
manusia, maka ia tidak bersyukur kepada 
Allah”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi). 


Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari 
pemberian, yaitu: 


- Menghilangkan penyakit dengki yang 
dapat merusak keimanan. 

- Mendatangkan rasa saling mengasihi, 
mencintai — dan menyayangi — dan 
menghilangkan sifat egois dan bakhil. 

- Menghilangkan rasa dendam. 
Sebagaimana Rasulullah # bersabda: 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 49 


GIE can 5 3 Jaa MISA JB HS Uas 


GIE selag ale Io AI Ig SE IE ih 
(Sdanjll og) yaa & en 3 Tg Ke 56 


“Saling memberi hadiahlah kamu, karena 
sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan 
rasa dendam”. (HR. Tirmidzi). 


Dengan memberi mengandung manfaat yang 
sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan 
kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat- 
sifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan. 


Apabila seseorang suka meberi, berarti 
berusaha mendapatkan sifat paling mulia. 
Karena dalam memberi, orang menggerakkan 
kemuliaan, kebakhilan jiwa, mewariskan rasa 
kasih sayang dan terjalin cinta antara pemberi 
dan penerima. 


G. Adil dalam Hibah 


Ada satu hal yang penting diperhatikan dalam 
bab hibah kepada anak. Nabi # mengharuskan 
adil dalam hibah kepada anak. 


1. Hadits Adil dalam Hibah 


Sebagaimana dalam hadits yang cukup 
panjang dari Nu'man bin Basyir: 


muka | daftar isi 


5O | Hilak Jangan Salah 


- 


Jd Kap sa an Ae "JG 
abaya Io Al giaa 


ag 3 & ape A st 


Cb A53 EN NK 


an 


Be Ma SN esa Iis ataga Gang Uh 
s3 Je GAS 1G SAK FE IA UI da3 G 10 
2 Ii 336 JG IE SG eta aja 


KY 


Dari an-Nu'man (bin  Basyir), beliau 
Radhiyallahu anhu berkata, “Ibu saya 
meminta hibah kepada ayah, lalu 
memberikannya kepada saya. Ibu berkata, 
“Saya tidak rela sampai Rasalulldh Shallallahu 
alaihi wa sallam menjadi saksi atas hibah ini.” 
Maka ayah membawa saya —saat saya masih 
kecil- kepada Rasialulldh Shallallahu “alaihi wa 
sallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
ibunda anak ini, “Amrah binti Rawahah 
memintakan hibah untuk si anak dan ingin 
engkau menjadi saksi atas hibah.” Maka 
Rasululldh Shallallahu “alaihi wa sallam 
bertanya, “Wahai Basyir, apakah engkau 
punya anak selain dia?” 'Ya.', jawab ayah. 
Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 51 


lagi, “Engkau juga memberikan hibah yang 
sama kepada anak yang lain?” Ayah 
menjawab tidak. Maka Rasilullah berkata, 
Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai 
saksi, karena saya tidak bersaksi atas 
kezhaliman. ” (HR. al-Bukhdri) 


Dalam riwayat lain disebutkan dengan 
redaksi: 


| 4 - An gia s3 P 
Dl dya 8 LIGA enda ui du: 3) £ 


SS SE Kia 3 SE 3) 2US lag ale 
KIE Dada £ La ale AN dal Pn 
(1241 J3 takana mreo) War) 


Dari Nu'man bin Basyir dia berkata, Suatu 
ketika ayahnya membawa dia menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil 
berkata, Sesungguhnya saya telah memberi 
anakku ini seorang budak milikku. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi — wasallam 
bertanya: Apakah setiap anakmu kamu beri 
seorang budak seperti dia? Ayahku 
menjawab, Tidak. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Kalau 
begitu, ambillah kembali. (HR. Muslim). 


Dalam redaksi lain disebutkan: 


muka | daftar isi 


52 | Hilah Jangan Salah 


G T- LB, 4 Ms 23 0... 3 - 
Ca yag Il 3 Jaka "JG JA 3 Ola yg 


L 03 gg. 


as 3 Ge na PRE 


TE Ko Ih ABG ear lean Io Ai 


a 


1 Jaa BATA Sat. ema Ja 

JGN J6 JB S3 Ia Ika Glaiis rate ala 

5 TN, pp GS 3 Agaetg DN 
(1242 J3 cobara mao) Tah 


Dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, 
Ayahku pernah memberikan sebagian 
hartanya kepadaku, lantas Ummu 'Amrah 
binti Rawahah berkata, Saya tidak akan rela 
akan hal ini sampai kamu meminta Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam sebagai saksinya. 
Setelah itu saya bersama ayahku pergi 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
untuk memberitahukan pemberian ayahku 
kepadaku, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepadanya: Apakah kamu 
berbuat demikian kepada anak-anakmu? dia 
menjawab, Tidak. Beliau bersabda: 
Bertakwalah kepada Allah dan berbuat 
adillah terhadap anak-anakmu. Kemudian 
ayahku pulang dan meminta kembali 
pemberiannya itu. (HR. Muslim). 


— 


4 


— 


o 
Gl 
Ab 


u Aa 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 53 


Dalam redaksi lain disebutkan: 
Iss Sab ala BA II eni up OA 3 
38 GP AN AI Ijin Gd lag ale Lo Ai 
38 IL Sip JUS db ep 2135 KS own Sig 


KAA 1SE AN 2JE SOLAN lE u ja ae 


4 - 


(3 coban apn) Pe Say 1JB JB «Sega 
(1243 


Dari An-Nu'man bin Basyir dia berkata, 
Ayahku pernah membawaku menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
ayahku lalu berkata, Wahai Rasulullah, 
saksikanlah bahwa saya telah memberikan ini 
dan ini dari hartaku kepada Nu'man. Beliau 
bertanya: Apakah semua anak-anakmu telah 
kamu beri sebagaimana  pemberianmu 
kepada Nu'man? Ayahku menjawab, Tidak. 
Beliau bersabda: Mintalah saksi kepada orang 
lain selainku. Beliau melanjutkan sabdanya: 
Apakah kamu tidak ingin mereka berbakti 
kepadamu dengan kadar yang sama? ayahku 
menjawab, Tentu. Beliau bersabda: Jika 
begitu, janganlah lakukan perbuatan itu lagi. 
(HR. Muslim). 


muka | daftar isi 


54 | Hibah Jangan Salah 


Dari beberapa hadits diatas, disimpulkan 
bahwa hibah kepada anak ini harus adil. 


Hanya saja para ulama berbeda pendapat 
tentang harus adil disini, apakah harus itu 
maksudnya wajib atau sunnah? Jika sudah 
terlanjut diberikan kepada anak tapi tak adil, 
apakah hibahnya sudah terjadi dan sah atau 
tidak sah? 


Ibnu Rusyd (w. 595 H) menyebutkan: 


Jai gl Yaa Ug9 041 UAN Ala Kya Aa ol 
OI$ 294RJI Lis 09 Sad Angll 3 0 Je pen 
PApalal G3 giat! SL G2 G35 JL 
Adapun menghibahkan seluruh hartanya 
untuk sebagian anaknya tanpa yang lainnya, 
atau melebihkan bagian yang lain dari yang 
lainnya maka hukumnya adalah makruh 
menurut jumhur ulama, namun sah saja jika 
telah terjadi. Dan disebutkan dari pendapat 
imam Malik sesuai dengan pendapat 
Dzahiriyah tentang larangan hal tersebut. 


2. Hukum Adil dalam Hibah 


Menurut mayoritas ulama, tidak adil dalam 
hibah itu makruh. Jika sudah terlanjut 
dihibahkan, maka hihab itu sudah terjadi dan 
sah. Jika dosa, maka yang menanggung adalah 





233 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul 
Mugtashid, juz 4, hal. 113 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 55 


pemberinya. Adapun menurut riwayat dari 
Imam Malik dan Dzahiriyyah, adil dalam hibah 
itu wajib. 

Imam as-Syairazi as-Syafi'i (w. 476 H) 
menyebutkan: 


3 0 IS 0g am Jaan Y DL riallg 

| 203 all 
Sunnahnya jika memberi hibah kepada anak 
itu tak dibedakan satu dengan lainnya. 


3. Maksud Adil 


Mayoritas ulama menyebutkan bahwa adil 
dalam hibah itu maksudnya sama rata, baik laki- 
laki maupun perempuan. 


Ibnu Rusyd (w. 595 H) menyebutkan: 

Jia SIV JAS oil J3 pegia Asi 58 JJ 
Adil dalam hibah disini adalah kesamaan 
jatah di antara mereka (baik anak laki-laki 


maupun perempuan), Adapun Ahmad bin 
Hanbal mengatakan (tentang pembagian 





24 Abu Ishag as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhadazab, juz 2, 
hal. 333 

25 Wahbah az-Zuhalli, Figh Islam wa Adillatuhu, , juz 2, 
hal. 4012 

26 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul 
Mugtashid, juz 4, hal. 113 


muka | daftar isi 


56 | Hilah Jangan Salah 


hibah untuk anak) adalah bagi laki-laki seperti 
dua perempuan. (sebagaimana dalam waris). 


Menurut mayoritas ulama, adil dalam hibah 
itu laki-laki dan perempuan sama. Hal itu 
berbeda menurut Ahmad bin Hanbal, bahwa 
adil dalam hibah itu seperti waris, yaitu laki-laki 
mendapatkan 2 bagian perempuan.” 


4. Jika Sudah Hibah tapi tak Adil 

Menurut para ulama yang berpendapat 
bahwa adil dalam hibah terhadap anak itu 
sunnah, jika hibah orang tua kepada anak itu tak 
adil maka hibahnya tetap dianggap sah. 

Imam as-Syairazi as-Syafi'i (w. 476 H) 
menyebutkan: 


3 Sop II dll C0 dalarn agan Jas UM 
:JB pokeog Ande Al Jp ll OI Ola Ega 
ob plg Al one Tua ala "Sat Ika Je aga" 
289 p8 Anle Agiw ON 

Jika hibah terhadap anak itu tak adil, salah 
satunya mendapatkan bagian lebih banyak 
maka hibahnya tetap sah. Sebgaimana hadits 
an-Nu'man diatas bahwa Nabi # bersabda: 
Carilah saksi selainku. Jika hibah itu dianggap 
tak sah, maka Nabi # pastinya menjelaskan 





27 Ibnu gudamah (w. 620 H), al-Mughni, juz 5, hal. 604 
28 Abu Ishag as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhadazab, juz 2, 
hal. 333 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 57 


hal itu dan tak menyuruhnya untuk mencari 
saksi lain. 


H. Sudah Akad tapi Belum Diserah- 
terimakan 


Ulama berbeda pendapat dalam kaitan kapan 
sebuah hibah dianggap sudah sah dan 
mengikat. 


Sebagian ulama menyebutkan bahwa hibah 
sudah sah dan mengikat jika sudah diakadkan, 
meski belum diserah-terimakan barang yang 
dihibahkan. Sebagian yang lain menyebutkan 
bahwa hibah belum sah jika belum diserah- 
terimakan. Sebagian ulama lain membedakan 
antara objek yang diukur dengan timbangan 
dan takaran dengan objek yang tidak diukur 
dengannya. 


Pendapat pertama, hibah dianggap sah 
hanya dengan akad saja, meski belum diserah- 
terimakan barangnya. Ini adalah pendapat dari 
Mazhab Malikiyah. 


Alasan yang mendasari pendapat ini adalah 
bahwa akad hibah sama seperti akad jual beli 
atau akad perpindahan hak milik lainnya, yang 
mana sudah terhitung sah meski hanya dengan 
akad. 


09 @ibg cleaNlg Soal Cuwo dapil ARe :Alluo 


muka | daftar isi 


58 | Hilah Jangan Salah 


29. adlidlg dai IV BS ca pe 
Masalah: Akad hibah itu sah dengan ijab dan 
gabul. Sudah  berkonsekwensi hukum 
mengikat meski belum diserah-terimakan, hal 
ini berbeda dengan pendapat dari Abu 
Hanifah dan Syafi'i. 


Pendapat kedua, dalam madzhab Hambali, 
menurut riwayat yang rajih dari Imam Ahmad, 
bahwa objek hibah ada 2: 


(1) Objek yang terukur dengan cara 
ditimbang atau ditakar, seperti bahan makanan, 
Hibah untuk objek ini terhitung sah, jika sudah 
diserah terimakan. Karena itu, jika baru sebatas 
dilisankan, tidak terjadi perpindahan hak milik, 
artinya hibah dibatalkan. Dalil mereka adalah 
ijjma' sahabat dalam masalah ini. 


(2) Objek yang tidak diukur dengan takaran 
atau timbangan, seperti properti. Hibah untuk 
objek ini dinilai sah hanya dengan akad secara 
lisan, meskipun belum diserah terimakan. 


Ibnu Oudamah (w. 620 H) mengatakan, 


Il ISI AP Lol selada! ASI JB 929 Lab 





29 Abdul Wahab bin Ali al-Maliki (w. 422 H), al-Isyraf ala 
Nukat Masail al-Khilaf, juz 2, hal. 673 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 59 


dgan Upi Ie 0S Say Lal casan JuS nga 
(daglas CSS ISI Byil- dugll NI Lagis All 92) 
30 uks Jl bui 
Sedekah atau hibah untuk objek yang 
ditimbang atau ditakar, tidak terhitung sah, 
kecuali jika diserah-terimakan. Ini merupakan 
pendapat mayoritas ulama. Sementara untuk 
objek yang tidak ditakar atau ditimbang, 
hibah sah sekalipun hanya dengan akad, dan 
objek berpindah hak milik, meskipun belum 
diserah terimakan. Berdasarkan riwayat dari 
Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhuma. 
Mereka mengatakan, “Hibah dibolehkan, jika 
diketahui, baik sudah diserahkan maupun 
belum diserahkan.' 


Pendapat ketiga, menurut Syafi'iyah dan 
Hanafiyah, hibah dianggap sah jika objek hibah 
sudah diserah-terimakan. Jika hibah belum 
diserah-terimakan maka belum sah dan tidak 
teranggap, sehingga tidak ada perpindahan hak 
milik. 


Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan: 


IL B3 PE ya Ang dia nga gal Ello V9 





30 Ibnu OAudamah al-Hanbali (w. 620 H), al-Mughni, juz 
5, hal. 591 

31 Abu Ishag as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhadazab, juz 2, 
hal. 334 


muka | daftar isi 


GO | Hikak Jangan Salah 


Al-Jasshash  al-Hanafi  (w. 370 H) 
menyebutkan: 


32 pas Y) Ella nga Y dag Ads 


Akad hibah itu tidak menjadi hak milik bagi 
pihak yang diberi kecuali jika sudah diserah- 
terimakan. 


Diantara dalil yang mendukung pendapat ini, 


(1) Riwayat dari Aisyah radhiyallahu “anha, 
bahwa Abu Bakr radhiyallahu 'anhu pernah 
secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. 
Menjelang wafatnya Abu Bakr radhiyallahu 
anhu, beliau mengatakan, 


Elo uya Ting Ups Old Eki LS Gl... dada 
Aga! 90 Lailg el OKI ds ,-lg Add LS Y 
JS 0gowi3ls Slisig Alai Lam Lailg cCojlodl Jla 

al SLS 


Wahai putriku..., aku pernah memberimu 
hartaku berupa kurma matang 20 wasag, 
andai dulu kamu menerimanya, tentu itu 
menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu 
menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara 
laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena 
itu, bagilah sesuai aturan Allah. (HR. Malik 





32 Al-Jasshash al-Hanafi (w. 370 H), Syarah Mukhtashar 
at-Thahawi, juz 8, hal. 404 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 61 
dalam al-Muwatha', 806). 


(2) Riwayat dari Umar radhiyallahu “anhu, 
beliau mengatakan, 


Ol 039Sumos 3 Ios adelul gl Jl Jb La 
es dasi d SA Jl Jb (2 Oo! Klo 
03 cobl rules LS 3 NN gd JB 90 la ol 
US Se. lakolg. lal SI a55 Sd J3 

Abhi SL vl 
Mengapa ada orang yang memberikan hibah 
ke anak mereka, namun tidak diserahkan. 
Ketika anaknya mati, dia mengatakan, “Harta 
ini masih milikku, aku belum pernah 
memberikannya kepada siapapun.” Namun 
ketika orang tua yang mati, dia mengatakan, 
“Ini milik anakku, aku telah memberikannya 
kepadanya.” 


Kemudian Umar menegaskan, Siapa yang 
memberi hibah, namun dia belum 
menerimanya — dia pertahankan — sehingga 
ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, 
maka hibah ini batal. (HR. Malik dalam al- 
Muwatha', 2784). 


Pendapat ketiga ini merupakan riwayat dari 
pendapatnya Utsman, Ali dan beberapa sahabat 


muka | daftar isi 


62 | Hikah Jangan Salah 


lainnya. 


Pendapat ini juga meng-giyaskan hibah 
sebagaimana sedekah atau utang. Keduanya 
sama-sama akad irfag (membantu karena 
iba/cinta), sehingga selama baru diucapkan, dan 
belum diserahkan maka tidak diperhitungkan. 


I. Antara Hibah dan Wasiat 


Ada beberapa perbedaan antara hibah dan 
wasiat. 














WARIS HIBAH WASIAT 
Waktu Akad Setelah Sebelum Sebelum wafat 
wafat wafat 
Waktu Setelah Sebelum Setelah wafat 
Penyerahan wafat wafat 
Penerima Ahli waris ahli waris & bukan ahli waris 
bukan ahli 
waris 
Nilai Harta Sesuai Bebas Maksimal 1/3 
faraidh 
Hukum Wajib Sunnah Sunnah 
Memberi 
Pelaksanaan wajib Wajib Wajib 


1. Waktu Akad dan Pelaksanaan 
Akad dari hibah dan wasiat dilakukan saat 





33 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami, juz 5, hal. 637 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 63 


pemberi dan penerima masih sama-sama 
hidup. 


Adapun pelaksanaannya, hibah dilaksanakan 
saat pemberi dan penerima masih sama-sama 
hidup, sedangkan wasiat dilaksanakan saat 
pemberinya sudah meninggal. 


Jik ada orang yang berkata “Aku hibahkan 
kepemilikan tanahku untuk fulan setelah aku 
mati”. Para ulama menganggap hal itu sebagai 
wasiat bukan hibah. Hal itu karena 
berpindahnya kepemilikan terjadi setelah 
pemberi meninggal. 


Jadi sekalipun dalam akadnya dinamakan 
hibah, tapi secara substansi syariat hal tersebut 
dihukumi wasiat. Imam al-Mawardi dalam kitab 
al-Hawi al Kabir menyebutkan: 


dl) SSS OI (d0 cab yo 3 Uanyal! Lung ISl9 
Ly eali Ia A03 any! Aa OI 3393ya (R3 

FtaruoI Ge Esia 
Apabila seseorang yang sakit dalam keadaan 
sakitnya menghibahkan sesuatu kepada ahli 
waris, maka hal tersebut tertolak, karena 
hibahnya orang yang sakit dianggap wasiat 
dari sepertiga hartanya. Dan ahli waris 
dilarang mendapatkan wasiat harta. 





34 Imam Mawardi, Al Hawi Al kabir, hal. 8/290 


muka | daftar isi 


64 | Hibah Jangan Salah 


2. Penerima 


Perbedaan berikutnya adalah terkait siapa 
yang boleh dan bisa menerima hibah dan 
wasiat. 


Hibah boleh diberikan kepada siapa saja, baik 
calon ahli waris atau orang lain selain calon ahli 
waris. Sedangkan wasiat hanya boleh diberikan 
kepada selain calon ahli waris. 


Terkait hibah untuk calon ahli waris, 
hukumnya boleh. Ibnu Rusyd (w. 595 H) dalam 
kitab bidayatul mujtahid dikatakan: 


Si J5 Si 2G KE-rar SSI Si yoga 33829 
06 cY3I C D93 HS Ila R05 dio 3 
Eta Jab R3 S3 SS as 


Mayoritas ulama menyebut bahwasanya 
boleh hukumnya secara Ijima' bagi seseorang 
untuk  menghibahkan seluruh hartanya 
kepada orang lain (yang bukan keluarganya) 
tanpa anak-anaknya di saat dia dalam 
keadaan sehat. Maka jika kepada orang lain 
saja boleh, maka kepada anak sendiri itu lebih 
utama. 


Adapun wasiat kepada ahli waris, ada 
larangan dalam hadits Nabi # sebagai berikut: 





35 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul 
Muatashid, 4/113 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 65 
Hadits Ibnu Abbas: 
ur) ena ang DB ak Ih 3 IS desi Al Ol 


(505 /3 usia 


“Sesungguhnya Allah telah memberikan 
setiap orang haknya masing-masing, maka 
tidak ada wasiat untuk ahli waris.” (AR. 
Tirmizi). 


Maka, para ulama melarang memberikan 
wasiat berupa pemberian harta kepada calon 
ahli waris. Hal itu salah satunya karena ahli 
waris akan mendapatkan harta dari almarhum 
nanti dengan jalur waris. Jika jalur wasiat juga 
dapat, maka ahli waris itu akan mendapatkan 
dua kali. 


Bagaimana jika wasiat kepada ahli waris itu 
disetujui dan mendapatkan ijin dari para ahli 
waris? 

Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua 
kelompok: 


Pendapat pertama: Wasiat tidak boleh 
diberikan kepada ahli waris, meski mereka 
mengijinkannya. 


Ini adalah pendapat sebagian ulama 
Malikiyah?8 dan Mazhab  Dzhahiriyah”'. 





36 Ad-Dusugi, Hasyiah Al-Dasugi, juz 4, hal. 427-428 
37 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, juz 8, hal. 356 


muka | daftar isi 


66 | Hikak Jangan Salah 


Menurut pendapat ini, wasiat kepada ahli waris 
tidak boleh walau bagaimanapun, termasuk 
ketika ahli waris sudah mengizinkan sekalipun. 


Ibnu Hazm menyebutkan: 


IP slgwg9 Ban Pa Layla dug J3 Yg 2 Lana 
3g gama al gl EMS Abal 

Masalah: Sama sekali tidak halal wasiat 
diberikan kepada ahli waris... Baik ahli 


warisnya membolehkan atau tak 
membolehkannya. 


Pendapat kedua ini, dalilnya sebagai berikut: 
1. Hadits Ibnu Abbas: 


upan) iejlah Ag VW Ai Gm S3 IS doel Al oj 
(505 /3 ciu 


“Sesungguhnya Allah telah memberikan 
setiap orang haknya masing-masing, maka 
tidak ada wasiat untuk ahli waris.” (AR. 
Tirmizi). 


Hadits di atas menunjukkan bahwa hak 
masing-masing ahli waris dan yang bukan ahli 
waris sudah ditetapkan bagiannya. Ahli waris 
mendapatkan bagian dari jatah waris dan yang 
bukan ahli waris mendapatkan bagian dari jatah 





38 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, juz 8, hal. 356 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 67 


wasiat apabila almarhum pernah berwasiat. 
2. Mengarah kepada perbuatan haram 


Memberikan wasiat kepada sebagian ahli 
waris akan menimbulkan ketidak harmonisan 
karena rasa iri dari ahli waris yang lainnya. 
Sehingga lambat laun akan menyebabkan 
putusnya tali silaturahim. Sedangkan memutus 
tali silaturahim dalam syariat Islam hukumnya 
haram. Dan sesuatu yang menyebabkan 
timbulnya perbuatan haram, hukumnya 
menjadi haram.” 


3. Larangan dari Allah tidak bisa dibatalkan 
oleh manusia 


Allah « telah jelas-jelas melarang wasiat 
kepada ahli waris melalui lisan Nabi Muhmmad 
& di dalam hadits yang telah dikutip di atas. 


Jika ahli waris mengizinkan wasiat itu 
diberikan kepada ahli waris yang lainnya, maka 
itu sama saja dengan menentang dan 
membatalkan larangan dari Allah «. 


Pendapat kedua: Tidak boleh, kecuali jika 
para ahli waris mengijinkan. 


Ini adalah pendapat ulama madzhab 





39 Al-Kasani, Bada'i al-Shana', juz 7, hal. 337-338 


muka | daftar isi 


GB | Hikak Jangan Salah 


Hanafiyyah”?, sebagian Malikiyyah”!, sebagian 
Syafi'iyyah” dan sebagian Hanabilah". 


Imam Malik bin Anas berkata: 


Cake Sa All Opa SU Eka G3 UB 
2 Lag H03 js ST 3 SWA 
9 Ren OST As ega 3 23 2 ed 
Tu 3 dala EN ja BS UE ps3 
AA II Ajo 


Yahya berkata, Saya mendengar Imam Malik 
berkata: Sunnah yang telah tetap menurut 
kami yang tak ada perbedaan di dalamnya 
bahwa tak boleh wasiat diberikan kepada ahli 
waris. Kecuali jika ahli waris membolehkan hal 
itu. Jika sebagian ahli waris membolehkan 
dan yang lain tidak membolehkan, maka 
wosiat itu diambilkan dari bagian ahli waris 


— 


ata CG 


B3 


ji da 


40 Al-Kasani, Bada'i Al-Shana'l, juz 7, hal. 380, Ibnu al- 
Humam, Fath Al-Oadir, juz 9, hal. 382, Al-Marginani, 
Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi, juz 4, hal. 233 

Ml ad-Dusugi, Hasyiah Al-Dasugi, juz 4, hal. 427-428, Al- 
Namari Al-Ourthubi, Al-Kafi Fi Figh Ahli al-Madinah, juz 
2, hal. 219,221 

42 Asy-Syairazi, Al-Muhadzdzab, juz 3, hal. 71,712, An- 
Nawawi, Raudhah Al-Thalibin, juz 6, hal. 108-109, Asy- 
Syirbini, Mughni al-Muhtaj, juz 3, hal. 44 

3 Ibnu Audamah Al-Magdisi, Al-Syarh Al-Kabir, juz 3, 
hal. 522-523, Al-Buhuthi, Kasysyaf Al-Oina', juz 4, hal. 
339-340 

44 Malik bin Anas, al-Muwattha', juz 2, hal. 762 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 69 


yang membolehkan, adapun ahli waris yang 
tak membolehkan wasiat itu, tetap 
mengambil hak warisnya. 


Menurut pendapat kedua ini, jika seseorang 
berwasiat untuk memberikan sebagian 
hartanya kepada calon ahli warisnya, lalu calon 
ahli warisnya yang lain menyetujui maka 
wasiatnya boleh dan sah. Namun jika tidak 
disetujui oleh ahli waris yang lain maka 
wasiatnya tidak sah dan tidak boleh 
dilaksanakan. 


Pendapat pertama ini, berdasarkan kepada 
beberapa dalil, antara lain: 


1. Surat Al-Nisa ayat 11: 


“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya.” 


Dalam ayat di atas secara dzhahir (tekstual) 
menunjukkaan kebolehan wasiat secara mutlak 
tanpa dibatasi siapa yang boleh dan siapa yang 
tidak boleh menerima wasiat.” 


2. Hadits riwayat dari Ibnu Abbas: 





45 Al-Jashshash, Ahkam Al-Ouran, juz 2, hal. 56 


muka | daftar isi 


TO | Hikak Jangan Salah 


IS AEb3jAN u) High GA SI og En3 SS 
(267 


“Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, 
kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain” 
(HR. Daraguthni). 


3. Illat atau Alasan Larangan wasiat 


Larangan wasiat kepada ahli waris bertujuan 
untuk menjaga hak ahli waris yang lain, karena 
pada dasarnya masing-masing ahli waris sudah 
ditetapkan bagiannya, sehingga jika ada ahli 
waris yang mendapatkan jatah wasiat, maka 
bagiannya akan bertambah dari jatah 
seharusnya dan dampaknya jatah ahli waris lain 
menjadi berkurang. 


Oleh karena itu, jika ahli waris yang lain 
tersebut mengizinkan dan merelakan haknya 
menjadi berkurang, maka wasiatnya menjadi 
sah dan boleh dilaksankan." 


Terlepas dari perbedaan para ulama seperti 
yang telah dipaparkan di atas, kita tentunya 
tidak menginginkan timbulnya perpecahan di 
dalam keluarga kita selepas kita tiada. 


Kalaupun kita mengikuti pendapat kelompok 
ulama yang mengatakan boleh dengan syarat 
persetujuan dari ahli waris yang lain, tidak 





46 Al-Maidani, al-Lubab, juz 4, hal. 168 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 71 


menutup kemungkinan setelah kita meninggal 
mereka berubah pikiran yang awalnya 
menyetujui akhrinya karena alasan tertentu 
tidak mengizinkan wasiat itu diberikan. Maka 
hasilnya akan sama saja, wasiat kita jadi 
percuma. Bisa jadi ijin yang diberikan oleh ahli 
waris hanya karena tak enak hari saja kepada 
orang tua yang berwasiat dahulu. 


3. Nilai Harta 


Perbedaan selanjutnya adalah, dalam perihal 
wasiat, para ulama sepakat bahwa orang yang 
meninggalkan ahli waris tidak boleh 
memberikan wasiat harta kepada orang lain 
lebih dari sepertiga, karena yang dua pertiganya 
untuk dibagikan kepada ahli waris yang 
ditinggalnya. Sementara ketentuan kuantitas 
seperti itu tidak ada dalam hibah. 


4. Hukum bagi Pemberi dan 
Penerapannya 


Dilihat dari sisi pemberi hibah dan wasiat, 


hukum keduanya bukan sebuah kewajiban, 
melainkan hanya kebolehan atau kesunnahan. 


Apabila suatu harta sudah dihibahkan atau 
diwasiatkan oleh pemiliknya kepada orang yang 
lain, maka wajiblah atas semua pihak untuk 
menerima dan menjalankan hibah dan wasiat 
tersebut. 


Kecuali jika hibah dan wasiat itu masih ada 
urusan dengan syariat atau hukum lain yang 


muka | daftar isi 


72 | Hikah Jangan Salah 


lebih tinggi. Hibah dan wasiat jika tak sesuai 
dengan syariat, maka tak dilaksakan dan batal 
demi hukum. 


Sebagaimana hibah dan wasiat yang 
bertentangan dengan hukum lebih tinggi, 
misalnya hukum negara, maka hal itu tak wajib 
dilaksanakan dan gagal demi hukum. 


J. Antara Hibah dan Waris 


Adapun perbedaan antara waris dan hibah 
adalah sebagai berikut: 























WARIS HIBAH WASIAT 
Waktu Akad Setelah Sebelum Sebelum wafat 
wafat wafat 
| Waktu Setelah Sebelum Setelah wafat 
| Penyerahan wafat wafat 
Penerima Ahli waris ahli waris & bukan ahli waris 
bukan ahli 
waris 
Nilai Harta Sesuai Bebas Maksimal 1/3 
faraidh 
Hukum Wajib Sunnah Sunnah 
Memberi 
| Pelaksanaan wajib Wajib Wajib 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 73 


1. Waktu Akad Penetapan 


Waris: Harta waris tidak dibagi-bagi kepada 
para ahli warisnya, juga tidak ditentukan berapa 
besar masing-masing bagian, kecuali setelah 
pemilik harta itu, yaitu pewaris meninggal 
dunia. 


Sehingga tidak dikenal adanya akad 
pemberian harta waris yang dilakukan oleh 
pewaris atau pemilik harta. Yang ada hanyalah 
pembagian harta oleh sesama ahli waris. 
Pewaris tidak memberi harta warisan kepada 
ahli warisnya. Pewaris hanya meninggalkan 
harta itu, tetapi tidak memberi. Maka tidak ada 
akad pemberian harta dari pewaris kepada ahli 
warisnya. 


Hibah: Harta yang dihibahkan harus ada 
akadnya, yaitu ketetapan dari pemilik harta 
untuk  menghibahkan hartanya kepada 
penerima. Tentu saja orang yang 
menghibahkan hartanya ini harus masih hidup. 
Sebab kalau pewaris sudah meninggal, tidak 
bisa membuat ikrar atau akad penetapan. 


2. Waktu Implementasi 


Waris: Implementasi pembagian harta waris 
hanya bisa dilakukan kepada pewaris setelah 
meninggal dunia. 


Hibah: Implementasi pembagian hibah tidak 
dilakukan setelah kematian pemiliknya. 


muka | daftar isi 


74 | Hibah Jangan Salah 


Implementasinya justru dilakukan pada saat 
akad penetapan dilakukan. 


3. Peneriman 


Waris: Yang berhak menerima waris hanyalah 
orang-orang yang terdapat di dalam daftar ahli 
waris. Syaratnya, ahli waris itu memenuhi 
ketentuan seperti beragama Islam, masih hidup 
dan yang paling utama, dia tidak terkena hijab 
oleh ahli waris yang lain dan menghalanginya. 


Hibah: Yang berhak menerima harta hibah 
boleh siapa saja, baik dari kalangan calon ahli 
waris ataupun di luar calon ahli waris. Dan 
penting untuk dicatat bahwa bila ada calon ahli 
waris yang mendapat hibah, maka hal itu tidak 
menguggugurkan haknya atas harta warisan 
nantinya. 


Sehingga seorang ahli waris bisa saja 
mendapat harta dua kali, yaitu dari jalur hibah 
ketika pewaris masih hidup dan dari waris ketika 
pewaris telah meninggal dunia. 


4. Nilai Harta 


Waris: Dari segi nilai, harta yang dibagi waris 
sudah ada ketentuan besarannya, yaitu 
sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu faraidh. 
Ada 'ashabul furudh yang sudah ditetapkan 
besarannya, seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 
hingga 2/3. Ada juga para ahli waris dengan 
status menerima 'ashabah, yaitu menerima 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 75 


warisan berupa sisa harta dari yang telah 
diambil oleh para ashabul furudh. Dan ada juga 
yang menerima lewat jalur furudh dan ashabah 
sekaligus. 


Hibah: Besaran nilai harta yang diberikan 
kepada penerima hibah bebas, tidak ada 
batasan. 


5. Hukum bagi Pemberi 


Waris : Kalau kita lihat dari sisi pihak pemberi 
harta warisan, maka seorang pewaris secara 
otomatis akan kehilangan haknya begitu maut 
datang menjemput. Maka pada hakikatnya 
seorang pewaris itu tidak memberikan harta 
warisan (Yk bu), tetapi pewaris itu 
meninggalkan harta (Yk es). Dan harta itu pun 
tidak disebut sebagai pemberian (ss), 
melainkan disebut sebagai peninggalan (48x). 


Maka tidak ada hukum kewajiban atau 
keharusan terkait dengan pihak pewaris untuk 
memberikan harta warisan, sebab yang 
diberikan beban kewajiban hanya orang yang 
masih hidup. Sedangkan orang mati, sama 
sekali bebas dari perintah atau larangan. 


Hibah : Kalau dilihat dari sisi pemberi hibah, 
hukumnya tentu bukan merupakan kewajiban, 
melainkan hanya kebolehan atau kesunnahan. 


6. Hukum Penerapannya 


Waris : Hukum untuk mengimplementasikan 


muka | daftar isi 


76 | Hikah Jangan Salah 


pembagian waris adalah kewajiban yang 
mutlak. Kelalaian dari penerapan kewajiban ini 
berdampak pada dosa dan ancaman siksa di 
neraka. Pihak yang berkewajiban untuk 
menjalankannya tentu para ahli waris itu 
sendiri. Kalau seluruh ahli waris sepakat untuk 
tidak membagi harta waris dengan ketentuan 
Allah #, semuanya ikut berdosa. 


Hibah: Apabila suatu harta sudah dihibahkan 
oleh pemiliknya kepada orang yang dihibahkan, 
maka wajiblah atas semua pihak untuk 
menerima dan menjalankan hibah tersebut. 
Hibah kepada pihak tertentu, maka wajib 
hukumnya untuk dilaksanakan oleh para ahli 
warisnya. 


K. Hibah Wasiat KUHPerdata 


Setelah tadi kita sudah bedakan antara hibah, 
wasiat dan waris, ternyata kita punya masalah 
dalam hukum yang berlaku di Indonesia. 


Dalam KUHPerdata disebutkan adanya hibah 
wasiat. Ini hibah atau wasiat atau waris? 


1. Kerancuan Hibah Wasiat KUHPerdata 


Ini permasalahan cukup pelik. Kenapa 
demikian? Karena di Indonesia ada KUHPerdata 
yang menyebut ada hibah wasiat. Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
atau disebut Burgerlijk Wetboek voor Indonesie 
(BW) ini cukup rancu dalam mendefinisikan 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 77 


hibah atau wasiat. 


Kita akan baca dalam Bagian 6 pasal 957 
sebagai berikut: 


KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 


(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) 


BAGIAN 6 
Hibah Wasiat 
Pasal 957 


Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, 
di mana pewaris memberikan kepada satu 
atau beberapa orang barang-barang tertentu, 
atau semua barang-barang dan macam 
tertentu, misalnya, semua barang-barang 
bergerak atau barang-barang tetap, atau hak 
pakai hasil atas sebagian atau semua 
barangnya. 


Pasal 958 


Semua hibah wasiat yang murni dan tidak 
bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, 
memberikan hak kepada penerima hibah 
wasiat (legitaris): untuk menuntut barang yang 
dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian 
ahli waris atau penggantinya. 





Dimana letak kerancuannya? 


muka | daftar isi 


78 | Hikah Jangan Salah 


1. Pewaris memberikan barang. 


Dalam figih Islam, tidak disebut pewaris 
kecuali jika sudah wafat. Karena jika masih 
hidup, dia disebut calon pewaris. 


2. Satu atau beberapa orang. 


Dalam figih Islam, siapa yang menerima 
hibah, wasiat dan waris telah diatur. Penerima 
hibah boleh siapa saja, baik calon ahli waris 
maupun orang lain. Adapun wasiat hanya bisa 
diberikan kepada selain ahli waris. Sedangkan 
waris hanya bisa diterima oleh ahli waris. 


Seseorang yang telah menjadi ahli waris, 
tidak bisa begitu saja dikeluarkan dari ahli waris 
oleh calon pewaris. Misal: Seorang anak yang 
nakal, orang tua tak bisa berkata, "Anak saya itu 
tidak akan saya beri waris, dia saya coret dari 
daftar anak saya." Kecuali pindah agama keluar 
dari Islam. 


Maka hibah wasiat disini rancu, dia ini hibah 
atau wasiat atau waris? Jika hibah kok diberikan 
setelah orang yang memberi itu wafat. Jika 
wasiat kok penerimanya bisa siapa saja, 
termasuk calon ahli waris tanpa batasan 
maksimal 1/3 harta. Jika waris kok aturannya 
tak sesuai dengan waris. 


2. Sejarah Burgerlijk Wetboek voor 
Indonesie 


KUHPerdata atau Burgelijk Wetboek banyak 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah 1 79 


berakar dalam hukum Prancis Kuno daripada 
hukum Belanda Kuno. Hukum perdata Belanda 
berasal dari hukum perdata Perancis (Code 
Napoleon). 


Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan 
hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada 
waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling 
sempurna. 


Hukum Privat yang berlaku di Perancis 
dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu 
lapangan hukum secara sistematis dan teratur 
dalam satu buku) yang bernama code civil 
(hukum perdata) dan code de commerce 
(hukum dagang). 


Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806- 
1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di 
negeri Belanda. Bahkan sampai 24 tahun 
sesudah negeri Belanda merdeka dari Perancis 
tahun 1813, kedua kodifikasi itu masih berlaku 
di negeri Belanda. Jadi, pada waktu pemerintah 
Belanda yang telah merdeka belum mampu 
dalam waktu pendek menciptakan hukum 
privat yang bersifat nasional. 


Pada 1814, Kemper seorang guru besar di 
bidang hukum di negeri Belanda mengusulkan 
kepada pemerintahnya agar membuat 
kodifikasi sendiri yang memuat kumpulan 
hukum Belanda Kuno, meliputi: hukum Romawi, 
Hukum Perancis dan Hukum kanonik (gereja) 


muka | daftar isi 


BO 1 Hibah langan Salah 


sehingga ia membuat draft Undang — undang 
tersebut yang diberi nama Rancangan 1816.” 


Kemper meninggal dunia (1924| & usaha 
pembentukan kodifikasi dilanjutkan Nicolai, 
Ketua Pengadilan Tinggi Belgia, pada waktu itu 
Belgia dan Belanda masih merupakan satu 
negara. 


Tidak lama setelah itu (1822 — 1829), 
dibentuk komisi baru dengan tujuan yang sama 
yaitu untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi 
hukum di negeri Belanda. 


Berdasarkan Surat Keputusan Raja 1 Februari 
1831, terdapat beberapa aturan-aturan 
(undang-undang) yang disatukan dalam satu 
Wetboek atau Kitab Hukum, diantaranya : 


- Wetboek van Koophandel (Wvk) atau 
Kitab Undang — undang Hukum Dagang. 


- Burgerliike Wetboek (BW) atau Kitab 
Undang — undang Hukum Perdata 


- Burgerlijke-Rechtsvorderings (BRv) atau 
Kitab Undang — undang Hukum Acara 
Perdata 


- Straafvordering (SV) atau Kitab Undang — 
undang Hukum Acara Pidana 


Pembentukan hukum perdata Belanda ini 





47 Zainuddin Ansari Ahmad, Sejarah dan kedudukan BW 
di Indonesia (Jakarta: Raja wali Pers, cet I, 1986), hal.11 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 81 


selesai tanggal 6 Juli 1830 dan diberlakukan 
tanggal 1 Pebruari 1830. Tetapi bulan Agustus 
1830 terjadi pemberontakan di bagian selatan 
Belanda (kerajaan Belgia) sehingga kodifikasi 
ditangguhkan dan baru terlaksana tanggal 1 
Oktober 1838. 


Meskipun BW dan WvK Belanda adalah 
kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan 
bentuknya sebagian besar serupa dengan Code 
Civil dan Code De Commerse Perancis. 
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW 
adalah merupakan terjemahan dari Code Civil 
hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis 
ke dalam bahasa nasional Belanda. 


Dengan adanya Surat Keputusan Raja 10 April 
1838, stb. No. 12/1838, diundangkanlah semua 
wetboek diatas dan dinyatakan berlaku mulai 1 
Oktober 1838.8 


3. Pembentukan KUHPerdata di 
Indonesia 


Hukum perdata yang berlaku di Indonesia 
adalah hukum perdata barat (Belanda) yang 
pada awalnya berinduk pada Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa 
Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk 
Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. 





48 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta : 
Intermasa, cet. XXIV, 1992), him 10. 


muka | daftar isi 


B2 | Hibah Jangan Salah 


Sebagian materi B.W. sudah dicabut 
berlakunya & sudah diganti dengan Undang- 
Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, 
UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan. 


Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, 
maka KUHPerdata-Belanda ini diusahakan 
supaya dapat berlaku pula di wilayah Hindia 
Belanda. Caranya ialah dibentuk B.W. Hindia 
Belanda yang susunan dan isinya serupa 
dengan BW Belanda. 


Untuk kodifikasi KUHPerdata di Indonesia 
dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. 
C.J. Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi yang 
dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian 
antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan 
hukum dan keadaan di negeri Belanda. 
Disamping telah membentuk panitia, 
pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. 
Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di 
Hindia Belanda (Hooggerechtshof) yang diberi 
tugas istimewa untuk turut mempersiapkan 
kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann 
dalam hal tidak berhasil, sehingga tahun 1836 
ditarik kembali ke negeri Belanda. 
Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung 
di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van 
Oud Haarlem. 


Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van 
Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 83 


kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. 
Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia 
tersebut juga belum berhasil.Akhirnya dibentuk 
panitia baru yang diketuai Mr.C.J. Scholten van 
Oud Haarlem lagi,tetapi anggotanya diganti 
yaitu Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. 


Pada akhirnya panitia inilah yang berhasil 
mengkodifikasi KUHPer Indonesia maka 
KUHPerdata Belanda banyak  menjiwai 
KUHPerdata Indonesia karena KUHPerdata 
Belanda dicontoh untuk kodifikasi KUHPerdata 
Indonesia. Kodifikasi KUHPerdata Indonesia 
diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui 
Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948. 


BW Hindia Belanda disebut juga Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 
sebagai induk hukum perdata Indonesia. 


Meskipun beberapa ketentuan yang terdapat 
di dalam BW pada saat ini telah diatur secara 
terpisah atau tersendiri oleh berbagai 
peraturan  perundang-undangan. Misalnya 
berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan 
fidusia. 


Kodifikasi KUHPerdata Indonesia diumumkan 
pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad 


muka | daftar isi 


B4 | Hibah Jangan Salah 


No. 23 dan berlaku pada Januari 1848.” 


Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan 
aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang- 
Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia 
Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum 
digantikan dengan Undang-Undang baru 
berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. BW 
Hindia Belanda merupakan induk hukum 
perdata Indonesia. 


KUHPerdata terdiri atas empat 4 bagian, 
yaitu: 
- Buku 1 tentang Orang / Van 
Personnenrecht 
- Buku 2 tentang Benda / Van Zaken 


- Buku 3 tentang Perikatan / Van 
Verbintenessenrecht 


- Buku 4 tentang Pembuktian dan 
Daluwarsa / Van Bewijs en Verjaring 


Maka, tak heran meski istilah yang digunakan 
sudah ada kata-kata hibah, wasiat dan waris, 
tetapi isinya belum berubah. 





49 Erie Hariyanto, Burgelijk Wetboek (Menelusuri 
Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia), dalam 
jurnal al-Ihkam, vol. IV, No. 1, Juni 2009, hal. 144 


muka | daftar isi 


Hibah Jangan Salah | 85 


Penutup 


Alhamdulillah telah selesai penulisan buku 
kecil dengan judul Hibah Jangan Salah. Buku ini 
berdasarkan kepada fakta yang sering terjadi di 
Indonesia. Sayangnya banyak orang bertanya 
tentang waris justru ketika sudah terjadi 
masalah di dalam keluarga. 


Dalam Al-Our'an, terkadang harta dan 
keluarga itu menjadi perhiasan dunia, 
sebagaimana dalam Surat al-Kahfi: 46. Tetapi 
tak jarang harta dan keluarga itu menjadi fitnah 
atau ujian dari seseorang, sebagaimana 
sebagaimana dalam Surat at-Taghabun: 15. 


Maka, jangan sampai harta itu menjadi fitnah 
karena tak paham hibah, sehingga salah. Hukum 
wasiat dan waris juga penting untuk diketahui. 


Penulis yakin tulisan ini masih banyak 
kekurangan dan kekeliruan. Maka dari itu, 
penulis memohon maaf atas kekhilafan baik 
dalam penulisan maupun isi buku. Semoga 
bermanfaat. Waallahua'lam.c 





muka | daftar isi 





Profil Penulis 





@ 
Grobogan, 18 Januari 1987 





BB satimakmur Pondokgede Bekasi 





@  luthfi lana@yahoo.com 





(4 facebook.com/hanifluthfimuthohar 





hanif luthfi muthohar 





|») Hanif Luthfi Official 





Geottos:1www.rumahtiaih.com/hanit 
v 





- S-1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud 
Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fak. Syariah 
Jurusan Perbandingan Madzhab 


- S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam al-Gudwah Depok 
Fak. Syariah Prodi Mu'amalah 


- S-2 Institut Ilmu al-Our'an Jakarta - Fak. Syariah 
Prodi Mu'amalah 


- Peneliti dan penulis di Rumah Figih Indonesia 


muka | daftar isi 


PEN PEN NN MR MIA 
Ca MA KAA KA KUN KA 
SA: hn NA 


& 


GAS 


ne Peta Tr “4 
SENILAI SN SAN 
KEB ANA AAN ARE Ari Ain 
SAE LAY YA Sa 


Ta 
AAA 


@5 

MA 

NASA 
LAS 


NX 


NG 


WA 


LAPAN 


! 


ian 
Buku ini adalah wakat dari penulis untuk, 


PENERAPAN 


“ 


CX 


Terimakasih 
S 
w Po 


Vo 


ASEAN UN NN, 
PENERIMA MO TERAIN 
PENGEN YEN YEN HEM HAN Hi 

PLAN IG SAK ISA NK LA KIS LAKI SA NY LA LNIGSAK 


L JUNPOL JT NA SU SPT TUNGAT SU POT IU SIK, SUNPT IL AKA TT 


Ea 

Perhat 
(LX 
NAN AA 


AN 


tidak untuk dikomersilkan. 
7 


Aa 


diberikan Kepada Raum muslimin. Silahkan 
downlad, baca, sebarkan atau cetak untuk pribadi, 


1) SAY 


| 
4 
Li 


C 





PNP AS 


4 


